Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




Berkata Imam Bukhori : 

Dengan nama Alloh yang Maha penyayang lagi Maha Pengasih 



Penielasan : Disini Imam Bukhori memulai kitabnya dengan Basmalah, hal 
ini beliau lakukan dalam rangka meneladani Kitabulloh yang dimulai dengan 
Basmallah dan juga kepada Nabi Muhammad Sholollahu alaihi wa Salam 
yang memulai surat-suratnya dengan ucapan Basmalah. 

- i 

Kitab Permulaan Wahyu 

- AjIc- - <111 J jJj <_JI L - 1 

1. Bab Bagaimana permuiaan turunnya Wahyu kepada Rosuiuiioh 
Shoioiiahu alaihi wa Saiam. 



Penielasan : Wahyu secara bahasa adalah "pemberitahuan pada sesuatu 
yang tersembunyi". Adapun secara istilah adalah "Pemberitahuan dari Alloh 
Subhana wa Ta'ala kepada Nabi dari para Nabi-Nya tentang berita-berita- 
Nya berkaitan dengan hukum syar '1 dan yang semisalnya melalui cara yang 
tersembunyi dan diluar kebiasan manusia "(AiMausuahAiQur'anhai.i). Dan salah 
satu dalilnya bahwa para Nabi diberikan Wahyu oleh Alloh Subhana wa 
Ta'ala, adalah firman-Nya yang dibawakan disini oleh Imam Bukhori : 






"Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan 
wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya," . (QS. An-Nisaa : 163). 



Penielasan : dalam ayat yang mulia ini disebutkan Nabi Nuh alaihi salam 
sebagai Nabi yang pertama menerima Wahyu, padahal kita ketahui bahwa 
Nabi Adam alaihi salam adalah manusia yang pertamakali, sekaligus juga 
Nabi yang pertamakali Alloh ciptakan di alam dunia. Maka Al Hafidz Ibnu 
Hajar menjawab : "dikarenakan beliau (Nabi Nuh alaihi salam) adalah 
Nabi yang pertamakaii diutus (menjadi Rosui) atau beiiau adaiah Nabi yang pertamakaii 
disiksa oieh kaumnya"(Fathui bari 1/9). 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




SYAROH HADITS NO. 1 
AMAL TERGANTUNG NIATNYA 



Berkata Imam Bukhori : 

' & & « " "" * o "O " « 0 " 5 S. t * Ji 0 i*«^0" 0 " a . « " ^ 

(Jl-3 jl . .o V x I Aj» > >i (jj ^ j*v i l n.W (Jla J)U3 jjj uj.la. (Jl3 jjjjII Jjj 4Jjl Jjc. ujJ^. - ( 

< j* ". a * " o " " > .* o " > k A " S ; .o i«| « 5*" " o *• " r»®" " " ^ .2 °fc\i " <"o«^o^55"^ . " " o. f 

LUl J-vs U Jj jjC. c‘ (JjSj ^JJUl 0* aL3j Jj Auilc. Jjluj Aji ^ <aj ui ^jAIjj) Jj (^jJjj^.! 

Uul » J_jaj - ^LuJj 4jlc. JuI - <111 D j^jj J c"i» (_Jl9 JJJall (_gIU - Ajc. Jul _ 

ol>l Jl jf I gju ^j U3i Jl IjjkA UklS Oui t ^ U ^ jk UJlj « plaSSb LJU^Vl 

« 4j 1I ja.U U Jl Aj jk^i I gu5\i 



Hadits No. 1 

Hadatsanaa Al-Khumaidi Abdulloh ibnuz-Zubair ia berkata, Hadatsana Sufyan ia berkata, 
Hadatsana Yahya bin Said Al-Anshori ia berkata, akhbaroni Muhammad bin Ibrohim At-Taimi 
bahwa Ia mendengar ‘Alyomah bin Waqosh Al-Laitsi berkata, Saya mendengar Umar ibnul 
Khotob Rodhiyallohu anhu berkata diatas mimbar, Saya mendengar Rosululloh Sholollahu alaihi 
wa Salam bersabda : "Sesungguhnya hanyalah Amalan-amalan itu tergantung niatnya, 
sesungguhnya hanyalah seseorang mendapatkan apa yang Ia niatkan, Barangsiapa yang 
berhijrahnya kepada dunia yang hendak ia raih atau kepada wanita yang hendak ia nikahi, maka 
hijrohnya kepada apa yang ia (niatkan) dari hijrohnya tadi". 



Penielasan bioqrafi perowi hadits : 



1. Nama 
Kelahiran 
Negeri tinggal 
Komentar ulama 



Hubungan antar 
perowi 



: Abu Bakar Abdulloh ibnuz-Zubair Al-khumaidi 
: Wafat tahun lebih dari 219 H, di Mekkah 
: Mekkah 

: Imam Ahmad mengatakan : "Ia menurut kami 
adalah Imam", Imam Abu Hatim menilainya : 
"Tsiqoh dan Imam". Imam Ibnu 'Ady mengomentari 
bahwa Ia termasuk manusia pilihan. 

: Imam Bukhori meriwayatkan darinya dalam kitab 
shohihnya sebanyak 75 hadits. Ia merupakan murid 
terbaiknya Imam Sufyan bin Uyainah. 



2. Nama 
Kelahiran 
Negeri tinggal 
Komentar ulama 



Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah bin Abi Imron 
107 - 198 H, wafat di Mekkah 
Mekkah 

Imam Ahmad berkata : Saya tidak mengetahui 
seorang yang lebih alim terhadap Al-Qur'an dan 
Sunnah dibanding Ia". Imam Ibnu Sa'ad 
mengomentari, Ia Tsiqoh , tsabat dan banyak 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




memiliki hadits serta sebagai hujjah. Imam Abu 
Hatim menilainya, Tsiqoh, Imam. Imam Yahya bin 
Sa'id mengintormasikan bahwa Sufyan berubah 
hapalannya pada tahun 197 H (setahun sebelum 
wafat). 

Hubungan antar : Imam Al Mizzi, menggolongkan Yahya bin Said, 
perowi termasuk deretan gurunya. 



3. Nama 
Kelahiran 
Negeri tinggal 
Komentar ulama 



Hubungan antar 
perowi 



: Abu Sa'id Yahya bin Sa'd bin Qois Al Anshori 
: Wafat 144 H atau setelahnya 
: Madinah 

: Imam Ibnu Sa'ad menilai, Ia Tsiqoh , banyak 
haditsnya, Hujjah dan Tsabit. Ditsiqohkan oleh 
Imam Ahmad, Imam Ibnu Ma'in, Imam Abu Hatim 
dan Imam Abu Zur'ah. 

: Imam Al Mizzi, mengatakan Yahya pernah 
meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrohim At-Taimi 



4. Nama 
Kelahiran 
Negeri tinggal 
Komentar ulama 



Hubungan antar 
Perowi 



: Abu Abdillah Muhammad bin Ibrohim ibnul Harits 
: Wafat 120 H menurut pendapat yang shohih 
: Madinah 

: Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma'in, Imam Abu 
Hatim, Imam Nasa'1 dan Imam Ibnu Hibban. Imam 
Ahmad menilainya, Ia meriwayatkan hadits-hadits 
mungkar. 

: Algomah termasuk gurunya, menurut Imam Al-Mizzi. 



5. Nama 
Kelahiran 
Negeri tinggal 
Komentar ulama 



Hubungan antar 
Perowi 



: Abu Yahya 'Alqomah bin Waqosh Al-Laitsi 
: Wafat pada pemerintahan Abdul Malik di Madinah 
: Madinah 

: Ditsiqohkan oleh Imam NasaT dan Imam Ibnu 
Hibban. Ia bukan sahabat menurut pendapat yang 
kuat, karena Imam Ibnu Hibban menggolongkannya 
sebagai Tabi'in 

: Imam Al-Mizzi menegaskan Ia mendengar dari Umar 



6. Nama 
Kelahiran 
Negeri tinggal 
Komentar ulama 



Abu Hafs Amiril Mukminin ke-2 Umar bin Khotob 
Wafat 23 H ditusuk oleh budak Majusi Abu Lu'lu 
Madinah 
Shohabat besar 



(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibu/ kama/ Ai Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib 
Ibnu Hajar) 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




Kedudukan Sanad : Para ulama ketika mencontohkan hadits ghorib, yaitu 
yang hanya terdapat satu rowi pada salah satu tingkatannya, dengan hadits 
ini, karena tidak ada sanad yang shohih selain sanad dari Yahya dari 
Muhammad dari Alqomah dan dari Umar Rodhiyallohu anhu. 
Kemudian sebelum Yahya diriwayatkan oleh banyak sekali ulama, diantara 
pembesarnya : 

1. Hamad bin Zaid (98-179 H) haditsnya ditakhrij oleh Imam Bukhori (no. 
3898) dan selainnya. 

2. Malik bin Anas (93-179 H) haditsnya ditakhrij oleh Imam Bukhori (no. 
54) dan selainnya. 

3. Abdurrokhman bin Amr AI-Auza'I (w. 157 H) dikeluarkan oleh Imam 
Thobroni dalam Mu'jam Ausath (no. 40) dan selainnya. 

4. dan lain-lain. 

Catatan : dalam hadits ini Imam Bukhori membuang lafadz hadits, 



"Barangsiapa yang hijrohnya kepada Alloh dan Rosul-Nya, maka hijrohnya kepada Alloh dan 
Rosul-Nya". 

Padahal lafadz ini beliau juga riwayatkan dalam kitab shohihnya ini dan 
disepakati juga oleh Imam Muslim dalam kitab shohihnya. Hal ini 
menunjukkan bahwa Imam Bukhori disini meriwayatkan hadits ini dengan 
maknanya saja dan sengaja membuangnya karena Beliau ingin 
menyampaikan nasehat kepada dirinya dan pembaca kitabnya, bahwa 
amalan yang tidak ikhlas, maka tidak akan mendapatkan pahala disisi Alloh, 
sebagaimana orang yang mengejar amalan dunia semata. Inilah maksud 
yang diduga oleh Imam Ibnu Hajar dalam menjelaskan perbuatan Imam 
Bukhori ini. 

Penielasan Hadist : 

1. Niat secara bahasa adalah "Kehendak dan keinginan", adapun secara 
istilah yaitu, "keinginan yang kuat yang ada didalam hati untuk 
mengerjakan sesuatu baik itu adalah amalan sholih maupun amalan 
yang tercela". 

2. Hadits ini merupakan pokok dari pokok-pokok agama yang mana bahwa, 
syarat diterimanya suatu amalan sholih adalah dengan adanya niat yang 
ikhlas dan mengikuti (mutabaah) petunjuk Nabi Muhammad Sholollahu 
alaihi wa Salam. Hadits ini berbicara pokok yang pertama yaitu masalah 
keikhlasan dalam beribadah kepada Robb kita Subhana wa Ta'ala. 

3. Niat memilki dua fungsi utama yaitu membedakan antara tingkah 
laku kebiasaan manusia dengan ibadah, contoh seorang mandi 
dengan niat untuk menyegarkan badan dan orang yang lain mandi 
karena junub, maka orang yang pertama ia tidak diberikan pahala oleh 
Alloh Subhana wa Ta'ala karena mandi adalah aktivitas kegiatan mubah 




Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




yang dilakukan oleh manusia, sedangkan yang kedua mendapatkan 
pahala, karena ia melakukan mandi tersebut dalam rangka ibadah 
kepada Alloh Subhana wa Ta'ala. Dengan niat yang baik inilah seseorang 
akan mendapatkan pahala dari Robb-Nya, karena pada dasarnya 
kegiatan manusia yang mubah, Alloh tidak memberikan balasan pahala 
atau siksaan dosa, kecuali ketika ia meniatkan lain dari kebiasaannya 
tersebut, sebagai misal tidur adalah aktivitas mubah yang dilakukan oleh 
manusia, akan tetapi ketika seseorang meniatkan dengan tidurnya tadi 
agar tubuhnya kembali segar dan dapat melanjutkan aktivitas ibadah 
lainnya, maka itu akan bernilai pahala disisi Alloh, begitu juga sebaliknya 
ketika ia meniatkan tidurtadi, untuk bermalas-malasan dari 
melaksanakan ibadah, semisal sholat tepat pada waktunya, maka ia 
akan mendapatkan dosa dari perbuatannya tersebut. 

4. Fungsi niat yang kedua adalah membedakan antara ibadah yang 
satu dengan ibadah lainnya. Sebagai contoh seorang melakukan 
sholat dua rokaat dengan niat sholat tahiyatul masjid, sedangkan orang 
lain sama-sama melakukan sholat dua rokaat tapi dengan niyat qobliyah 
dhuhur misalnya, maka walaupun itu adalah sama-sama sholat dua 
rokaat, akan tetapi dengan niat yang berbeda, maka jenis sholat yang 
dilakukan oleh kedua orang tersebut pun berbeda. 

5. Pelafazan niat ketika akan melakukan amalan suatu ibadah adalah bid'ah 
yang mungkar yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Sholollahu 
alaihi wa Salam. 

6. Hijroh secara bahasa adalah "meninggalkan", adapun secara istilah yaitu 
"pindah dari negeri Kafir ke negeri Islam" 

7. Hijroh secara umum ada dua jenis yaitu hijroh (berpindah) dari negeri 
kufur kepada negeri iman dan hijroh dari amalan yang jelek kepada 
amalan yang baik, seperti hijroh dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah 
kepada sunnah, dari maksiat kepada ketaatan kepada Alloh Subhana wa 
Ta'ala dan seterusnya. Dan hukumnya wajib bagi setiap orang. 

8. Tercelanya orang yang meniatkan amalan ibadahnya hanya untuk 
memperoleh kepentingan dunia semata. 

Catatan : sebagian ulama menyebutkan bahwa hadits ini datang berkaitan 
dengan kisah seorang sahabat yang akan meminang sorang wanita yang 
bernama ummu qois, akan tetapi wanita tersebut mempersyaratkan kepada 
calon laki-lakinya untuk hijroh bersamanya, maka akhirnya pria tersebut 
pun dijuluki sebagai Muhajir Ummu Qois. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam 
Thobroni dalam Mu'jamul Kabir (no. 8462) dari jalan Al-A'masy dari Syaqiq 
ia berkata, Abdulloh (bin Mas'ud) berkata : "Barangsiapa yang berhijroh 
mengharapkan sesuatu maka ia mendapatkannyd' , kemudian Ibnu Mas'ud berkata, 
"seorang iaki-iaki berhijroh untuk menikahi wanita yang bernama Ummu Qois, maka 
seteiah itu kami namakan Ia "Muhajir Ummu Qois". Imam Al-Haitsami 
mengatakan : 'Para perowinya, perowi (hadits) shohih'. 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




Dalam riwayat Imam Abu Nu'aim dalam Ma'rifatus Shohabat dari jalan 
Sufyan dari Al-A'masy dari Syaqiq dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : "Ada diantara 
kami seorang iaki-iaki yang meiamar seorang perempuan yang bernama Ummu Qois, 
akan tetapi wanita tersebut enggan untuk dinikahi, sampai iaki-iaki tersebut ikut hijrah 
bersamanya, maka ia pun hijroh dan menikahinya, seteiah itu kami namai Ia 'Muhajir 
Ummu Qois\ Akan tetapi kisah ini bukan menjadi asbabul wurud bagi hadits 
ini, karena Ibnu Mas'ud sedang menceritakan kejadian seorang yang hijroh 
karena ingin menikahi seorang wanita. 

SYAROH HADITS NO. 2 

WAHYU YANG DATANG KEPADA NABI Sholollahu alaihi wa Salam 



Berkata Imam Bukhori : 



(...) - 2 



Auijlc. jC AjJ °jc- S J JC- (jj ^IUuA (jC Ul]lx Ujjkl [}\1 t—aljjJ jj <111 4 jc UjoU. - 2 

- aIII (Jj-ujj JJUjj - Ajc Jlill ^^uJaj - ^UiA (jj UjjUUI (jl - 1 g ‘lC Jlill - 

- ^Luj j aUc aIiI - USil cJUi ^kjll ‘jUjlj c <Ul lJjUjj U UUa - ^Lujj aUc iul 

i (Jli Ua Ajc Ulucj lIj ^^jc - Jc. sJuil jAj - (jjjjkll (JLa ^^jjjL UUk.1 » 

^jIj °&j i^c m ^j UjIc Ujiii . « LJjL u ^cti uo j uuulj 

lajc jiuog ni Ajjj^. jlj 4jc i 4jA' -WU-"' f J^' cs-^r' UJ4J 



2. Bab 



Penielasan : Imam Bukhori tidak memberi nama untuk bab ini, dan banyak 
juga yang sengaja beliau tinggalkan untuk tidak diberi nama bab-bab yang 
ada dalam kitab shohihnya. Melihat dari hadits yang disampaikan, maka 
kami berikan judul babnya "2. Bab bentuk Wahyu yang datang kepada 
Rosululloh Sholollahu alaihi wa Salam". 

Hadist No. 2 

Hadatsanaa Abdulloh bin Yusujia berkata, akhbaronaa Malik dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya dari Aisyah Rodhiyallohu anha -Ibunya kaum mukminin- bahwa Al-Harits bin 
Hisyam Rodhiyallohu anhu bertanya kepada Rosididloh SholoUahu alaihi wa Salam, 'Ya 
Rosululloh bagaimana datangnya Wahyu kepadamu ?', Rosululloh Sholollahu alaihi wa Salam 
menjawab : " Terkadang datang seperti suara lonceng dan ini berat bagiku saya sampai berpeluh 
dan saya dapat memahami apa yang Ia katakan, terkadang juga Malaikat menampakkan wujud 
seorang laki-laki, lalu berbicara kepadaku dan aku memahami pembicaraannya" . Aisyah 
Rodhiyallohu anha berkata, ‘saya melihat beliau ketika turun Wahyu kepadanya pada hari yang 
sangat dingin, beliau berpeluh, bahkan jidat beliau sampai mengeluarkan keringat’. 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




Penielasan bioqrafi perowi hadits : 



1. Nama 
Kelahiran 
Negeri tinggal 
Komentar ulama 



Hubungan antar 
perowi 



: Abu Muhammad Abdulloh bin Yusuf At-Tunisi 
: Wafat 218 H 

: Aslinya Damasqus kemudian pindah ke Tunisia 
: Ditsiqohkan oleh Imam Abu Hatim dan Imam Al'ijli, 
Imam Bukhori berkomentar : "Ia manusia yang 
paling tsabit dari penduduk Syam". Imam Ibnu Ady 
menilainya, Shoduq (jujur) La ba'sa bih (tidak 
mengapa) 

: Beliau adalah orang yang paling mutqin terhadap 
Muwatho karya Imam Malik yang merupakan 
gurunya, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu 
Ma'in. 



2. Nama 
Kelahiran 
Negeri tinggal 
Komentar ulama 
Hubungan antar 
perowi 



Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir 

93 - 179 H 

Madinah 

Imam Darul Hijroh 

Hisyam bin Urwah adalah salah satu gurunya, 
sebagaimana dikatakan Imam Al-Mizzi. 



3. Nama 
Kelahiran 
Negeri tinggal 
Komentar ulama 



Hubungan antar 
Perowi 



: Abul Mundzir Hisyam bin Urwah ibnu Zubair 
: wafat 145 H atau 146 H 
: Madinah 

: Imam Abu Hatim berkata : "Ia tsiqoh, Imam dalam 
hadits". Imam Ibnu Sa'ad berkata : "Tsiqoh, tsabat 
banyak haditsnya dan hujjah". Ditsiqohkan juga 
oleh Imam AITjli, Imam Ibnu Hibban dan Imam 
Ibnu Syahin. 

: Urwah adalah Bapaknya 



4. Nama 
Kelahiran 

Negeri tinggal 
Komentar ulama 



Hubungan antar 
Perowi 



: Abu Abdillah Urwah ibnu Zubair ibnul 'Awam 
: lahir pada awal pemerintahan Utsman Rodhiyallohu 
anhu dan wafat pada tahun 94 H 
: Madinah 

: Imam Ibnu Sa'ad berkata : "Tsiqoh, banyak 
haditsnya, Faqih, Alim, Terpercaya dan Tsabat". 
Ditsiqohkan juga oleh Imam AITjli dan Imam Ibnu 
Hibban 

: Aisyah adalah kholah (bibinya) 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




5. Nama 
Kelahiran 
Negeri tinggal 
Komentar ulama 

Hubungan antar 
perowi 



: Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shidiq 
: Mekah, wafat 57 H atau 58 H di Madinah 
: Madinah 

: Istri Nabi Sholollahu alaihi wa Salam yang 
dicintainya, Shohabiyah yang paling cerdas 
: Istri Nabi Sholollahu alaihi wa Salam yang banyak 
meriwayatkan haditsnya 



(Catatan '■ Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibu / kama/ Ai Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib 

Ibnu Hajar) 

Penielasan Hadist : 

1. Hadits ini menerangkan tentang gambaran Wahyu yang turun kepada 

Beliau Sholollahu alaihi wa Salam, yaitu: 

1.1. seperti suara gemerincing lonceng, dan ini menurut Beliau 
Sholollahu alaihi wa Salam adalah yang paling berat, sebagaimana 
digambarkan oleh Aisyah bahwa Rosululloh Sholollahu alaihi wa 
Salam sampai mengeluarkan peluh, padahal pada waktu itu cuaca 
sedang sangat dingin, yang seharusnya seseorang akan menggigil 
kedinginan. 

1.2. Malaikat datang dalam wujud seorang laki-laki, bahkan para 
Sahabat pun menyaksikannya sebagaimana dalam hadits Jibril 
yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan 
Imam Muslim serta selainnya. Dalam kitab shohihnya, Imam Abu 
Awanah menulis tambahan sabda beliau "dan ini lebih ringan bagiku". 

1.3. dalam kitab Al-Mausuah Al-Qur'an (hal. 7-9) dijelaskan bentuk 
yang lainnya lagi yaitu, kebalikan dari yang kedua, Nabi 
Sholollahu alaihi wa Salam berubah dari bentuk kemanusiannya 
dan masuk kedalam bentuk malaikat dengan kekuatan dari Alloh 
Sholollahu alaihi wa Salam, lalu menerima wahyu dari Malaikat 
lainnya. 

1.4. Alloh Subhana wa Ta'ala memberikan Wahyu kepada Nabi 
Sholollahu alaihi wa Salam pada saat bermimpi tanpa perantara, 
sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan Imam Tirmidzi 
secara marfu' : "Robb Tabaroka wa ta'ala mendatangiku pada malam ini dalam 
wujud yang sangat bagus, lalu berfirman : "Ya Muhammad tahukah kamu tentang 
apa penghuni langit bermusuhan? .." 

1.5. Malaikat Jibril mendatangi Nabi Sholollahu alaihi wa Salam dalam 
mimpinya, kemudian mewahyukan kepada Beliau sesuai dengan 
yang diperintahkan oleh Alloh Subhana wa Ta'ala, sebagian ulama 
memberikan contoh dengan turunnya surat Al Kautsar. 

1.6. Malaikat Jibril dalam bentuk aslinya mendatangi Nabi Sholollahu 
alaihi wa Salam dalam keadaan sadar. Nabi Sholollahu alaihi wa 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




Salam melihatnya memiliki 600 sayap lalu permata serta Yakut 
berjatuhan dari sayapnya. Dalam bentuk aslinya seperti ini Jibril 
menyampaikan Wahyu. Sebagaimana dinukil oleh Imam AI-'Aini 
dari Suhaili serta didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh 
Imam Muslim dari Aisyah Rodhiyallohu anha, bahwa Beliau 
Sholollahu alaihi wa Salam bersabda : "Saya tidak pernah melihat Jibril 
dalam bentuk sebagaimana Ia diciptakan (bentuk aslinya), kecuali dua kali..". 
dalam Riwayat Imam Tirmidzi, Aisyah Rodhiyallohu anha berkata : 
"Muhammad tidak pernah metihat Jibrit daiam bentuk (asiinya) kecuaii dua 
kaii, satu kaii di sidrotui muntaha dan satu iagi di Ajyad (gua hiro)". 

1.7. Malaikat Isrotil menyampaikan Wahyu kepada Nabi Sholollahu 
alaihi wa Salam. Imam Ahmad meriwayatkan hadits dengan sanad 
shohih sampai Sya'bi ia berkata : "Bahwa Rosuiuiioh Shoioiiahu aiaihi 
wa Saiam diturunkan nubuwah kepadanya pada waktu Beiiau berusia 40 
tahun, beiiau ditemani dengan kenubuwahannya bersama Isrofii seiama 
tiga tahun, Ia (Isrofii) mengajari beiiau kaiimat dan sesuatu hai, (tetapi) 
tidak menurunkan Ai-Qur'an, seteiah iewat tiga tahun Beiiau ditemani 
dengan kenubuwahannya bersama Jibrii aiaihi saiam, iaiu diturunkan Ai- 
Qur'an meiaiui iisan Jibrii seiama 20 tahun". 

1.8. Alloh Subhana wa Ta'ala berbicara secara langsung dengan 
Rosululloh Sholollahu alaihi wa Salam tanpa perantara dan Beliau 
mendengar pembicaraannya pada saat kejadian Isro dan Miroj. 
Imam Muslim mengeluarkan hadits dari Abdulloh bin Mas'ud 
Rodhiyallohu anhu bahwa ia berkata : "ketika Rosuiuiioh Shoioiiahu 
aiaihi wa Saiam di-Isro-kan sampai ke sidrotui muntaha..., sampai ucapan 
Ibnu Mas'ud, Rosuiuiioh Shoioiiahu aiaihi wa Saiam diberikan tiga hai, yaitu 
diberikan (perintah) shoiat iima waktu, diberikan akhir dari surat Ai-Baqoroh 
dan diampuni orang-orang yang tidak meiakukan kesyirikan kepada Aiioh 
sedikitpun dari umatnya dengan Ai-Muqhamaat', yaitu : dosa besar yang 
menghanguskan peiakunya di neraka". 

1.9. Wahyu dibisikan kedalam hati Nabi Sholollahu alaihi wa Salam, 
sebagaimana dalam hadits Nabi Sholollahu alaihi wa Salam : 
"Sesungguhnya ruhul qudus, membisikkan sesuatu didalam hatiku..". 

2. Wahyu yang disebutkan diatas termasuk juga adalah hadits-hadits Nabi 
Sholollahu alaihi wa Salam, dikarenakan hadits nabawi juga termasuk 
Wahyu, sebagaimana dalam hadits yang shohih Nabi Sholollahu alaihi 
wa Salam bersabda : "Saya diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya (Sunnah) 
bersama (Al-Qur'an)" . Bahkan Alloh Subhana wa Ta'ala menegaskan bahwa 
apa yang Beliau Sholollahu alaihi wa Salam sabdakan adalah Wahyu, 

(4) <^jj ^ j > b\ (3) <s J^' & ^J 

"dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa 
natsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan 
(kepadanya)". (QS. An-Najm : 3-4) 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




3. 



Konsekuensi bahwa Wahyu yang diberikan kepada Nabi Sholollahu alaihi 
wa Salam adalah dari Alloh Subhana wa Ta'ala, maka wajib bagi kita 
beriman dengan apa yang Beliau Sholollahu alaihi wa Salam perintahkan 
dan larang serta setiap pengabarannya dari Beliau, sebagai wujud dari 
pengamalan firman Alloh Subhana wa Ta'ala : 



I ^ Uj ojlkl jjL^I Uj 



"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, 
maka tinggalkanlah".(QS. Al-Hasyr : 7) 

jjj qa (illujj Jjjoi j j a ^iajjl (ja dl (26) J&, j^Jaj Ui ua!| ^aJl & 

Laj Jalklj ^jj pULuij I jiLi L ji (27) l4*^j qaj AjL 

(28) te ji 



4. 



"(Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yangghaib, maka Dia tidak memperlihatkan 
kepada seorangpun tentang yang ghaib itu. Kecuali kepada rasul yang diridhai-Nya, maka 
sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di belakangnya. 
Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasid-rasul itu telah menyampaikan risalah- 
risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan 
Dia menghitung segala sesuatu satu persatu." (QS. Al Jin 26-28). 

Bahkan dalam rangka pembelaan terhadap Rosul-Nya dan sebagai 
iqomatul hujjah kepada para penentang dakwa Rosul-Nya. Alloh 
Subhana wa Ta'ala menantang mereka untuk membuat surat tandingan 
yang menyerupai Al-Qur'an : 



J o o t" " -* * i * 0 \" itS* 0 ** ' * i 0 * 4 ■% 4 55 0 " * 0 0 i " 

jjJ j-J lA^-uj Ij&Jlj AjOA j A ajjui J IjJli UJLjC’ UJJJ L AA L-UJ ^ ajj£ jlj 

'oJl l\ U j jij jtlii i jSSii i jl*^ Jj i jki jU jta (23) cd* ^ ji 4ii 




JjL-I o jUaJlj 



"Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada 
hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan 
ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika 
kamu tidak dapat membuat(nya) - dan pasti kamu tidak akan dapat membuat(nya), 
peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan 
bagi orang-orang kafir". (QS. Al Bacjoroh : 23-24). 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 



SYAROH HADITS NO. 3 DAN NO. 4 
AYAT YANG PERTAMAKALI TURUN 



Berkata Imam Bukhori : 



(...) - 3 



(jC- (jJ (jC- c>j! Up j-J^ if- LjjLl UJ*ia> J« JJ^J (jJ ^jJAJ lL±a. - 3 

^Ajll (jj - ^iuuj 4j1c j))I - a11| Jj-ujj 4j (jJb IL jji ulilli (jjL»jJj| ^i Aiu. ulc. 

f5UUl Aj]| un ^j t ^jLall (jL jla CjflL V) bjj j jj V (jU»2 t ^jill ALill^ll Ljjjll 
t AJiAI J\ £jjj (jt JjS jj*il pljj (^jUlil - 4*lil jAj - t^nyj 0 ! f Ija. jlaj jILj (jl^j t 
t f Ija. jlc j jAj JaJl dflL jSa. t t^JiU ijjjj2 t 4 aj4L J\ £^jj jU t tlllL AjjjJj 
^j t ,)$ vtl jIa ^Jlj ^ja. » Jli a « j jIIj Ui La » jli , ijil Jl£fl lilLLl dflji 

^jiLuji ^j t ' 44 UII (jIa (J&. ALllll (J&a*£ (^illU . j jlL Ul U L& . IjSi Jlla jLuJJ 
jill iLj ^wujU ijSl ) JllS (jLumj\ J t aLUII ^jiaxa . jjlL Ui U» cUis . ijil Jlii 
Jil (Jiua - 4lll jjluj L$j £*ji . « ( Jkj2sVl «2jjj ijil * (jL (jj» (jUuj^l (jL. * jlL 
^jlij » jii L^jc jjl ^Uaj jLji ujjj 4 yU v J& JLii t aJlj 2 uiajj - ^iuj 4 jL 
jc, t-i u jv Uii » Jjlil U jjLI j 4-y v)\l jii t p jjil 4 j& ljAJ , Ua. ojL ji . « , Jjljj 

t JUl JLsuj t J^jll J^ui JjI t iLi Alli LLjli U 4il J 5u 4 aj 4L Jjii . « \jJ& 

Aj ujjI (jh. A yjYy Aj tliikjli . (jiil «_uljj (J& (jjju j t LJLLuall {jjk jj t ^jJlU) t_iu»£j j 

(jUj t AjiAliil ^2 j^jj i jjI (jUj - 4 vn.) v ^C (jjl j jaJl 4 jC (jj Lui (jj JSjj (jj 4i j j 
I jjj£ I Vu j (jUj t ljjL (ji 4lil f Lui La 4jj|jjxiU jjaj^l j-a t.n*j2 t ^ljLdl uUiil ljjL 
(J JJ I Jl-a ^jii (jj| U 4ijj 4J JliS . tiLii (jj| (jj ^jujI (jj| U 4 >jh~L 4J LjiliS - (jj£- ji 
jii I (jjjjllil lU 4ijj 4i JiS . jij La jji - ^iuuj 4 jIc, aL I (ji^ - fLli) Jjujj a jjUU 
Llkjjj 4) Uj. (jjSl (jjjU t lciU Lgj2 (jjuU U - ^iujj 4 j1c jjl (jlua - jui ja J& 4lll Jjj 
Jkj uU ju t juu Jli . « ^Ajljji » - ^Ljj 4Uc Jil ^^La - 4lil JjUj JlSS . tiUji 
Aijj Luiuj jU ^J . Ijjj» IjUaj US jUaji tlUjj (^jlj (jlj t j4jC 4 j LlU La Jlaj JU 

^Ujii jjSj jj y 

3. Bab 



Penielasan : Sama seperti sebelumnya Imam Bukhori, belum memberikan 
judul untuk bab ini, melihat dari isi hadits yang ditampilkan, maka kami beri 
judul "3. Bab ayat yang pertamakali diturunkan kepada Nabi 
Sholollahu alaihi wa Salam". 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




Hadits no. 3 

Hadatsanaa Yahya bin Bukair ia berkata, hadatsanaa Al-Laits dari 'Uqoil dari Ibnu Syihab dari 
Urwah bin Zubair dari Aisyah Rodhiyallohu anhu Ibunda Mukminin ia berkata : " Yang 
pertamakali diturunkan kepada Rosululloh Sholollahu alaihi wa Salam berupa Wahyu adalah 
mimpi yang benar. Beliau Sholollahu alaihi wa Salam tidak pernah bermimpi, kecuali seperti 
merekahnya subuh. Lalu Beliau lebih senang menyendiri, Beliau menyepi di gua Hiro dan 
bertahanuts-yaitu beribadah-disana beberapa malam (hari), sebelumnya Beliau sudah 
menyiapkan perbekalan untuk tinggal disana lalu Beliau kembali lagi ke khodijah untuk 
membawa bekal lagi selama tinggal disana, sampai datang kebenaran kepada Beliau pada saat 
tinggal di gua Hiro. Malaikat (Jibril) datang kepadanya lalu berkata "Iqro" (bacalah), Nabi 
menjawab, Aku tidak bisa membaca, lalu (Jlbril) meraihku dan mendekapku hingga aku merasa 
sesak, lalu melepaskanku dan berkata "Bacalah", aku menjawab lagi, Aku tidak bisa membaca, 
maka Ia meraihku dan mendekapku lagi yang kedua kalinya hingga aku merasa sesak, dan 
melepaskanku lagi, sambil berkata "Bacalah", aku kembali menjawab, aku tidak bisa membaca, 
maka ia meraihku lagi dan mendekapku yang ketiga kalinya hingga aku merasa sesak, lalu 
melepaskan lagi dan berkata 

tih * jlc £ja ^3jj 

"Bacalah dengan nama Robb-mu yang telah menciptakan. Menciptakan manusia dari segumpal 
mani. Bacalah demi Tuhanmu yang mulia". 

Maka Rosululloh sholollohu alaihi wa salam segera pulang dalam keadaan hatinya merasa takut, 
lalu menemui Khodijah binti Khuwailid Rodhiyallohu anha sambil berkata, 'Selimuti aku, 
selimuti aku', maka Khodijah pun menyelimuti hingga Beliau hilang rasa takutnya, kemudian 
menceritakan kejadian yang baru dialaminya dan Beliau berkata, 'Saya mengkhawatirkan diri 
saya sendiri’. Khodijah (menenangkan) sambil berkata, "Sekali-kali tidak demi Alloh, Alloh tidak 
akan menghinakanmu selamanya, engkau banyak menyambung silaturohmi, menanggung beban, 
membantu orang yang tidak punya, memuliakan tamu, membantu orang yang benar-benar 
terkena musibah. Lalu khodijah pun pergi dan kembali dengan mengajak Waroqoh bin Naufal 
bin Asad bin Abdul Uzza (sepupu khodijah)-Ia adalah orang yang beragama Nasroni pada masa 
Jahiliyah, Ia dapat menulis bahasa Ibroni, Ia menulis Injil dengan bahasa Ibroni sesuai yang 
dikehendaki oleh Alloh sejauh mana ia menulis, Ia adalah seorang yang sudah berumur senja dan 
matanya sudah buta-. Khodijah berkata padanya : "Wahai anak pamanku, dengarkan cerita dari 
anak saudaramu (Nabi sholollohu alaihi wa salam)", Waroqoh berkata kepada Beliau sholollohu 
alaihi wa salam : "Wahai anak saudaraku apa yang engkau lihat ?", maka Nabi sholollohu alaihi 
wa salam pun menceritakan apa yang Beliau lihat, Waroqoh mengomentarinya : "Itu Namus 
yang Alloh turunkan kepada Musa alaihi salam, seandaianya saya masih muda, seandainya saya 
masih hidup pada saat kaummu mengusirmu ", Rosululloh sholollohu alaihi wa salam menyela : 
Apakah mereka akan mengusirku?, jawabnya, Iya, tidaklah seorang pun yang mengemban 
seperti yang engkau emban, kecuali Ia akan disiksa, jika saya menjumpai hari pada saat engkau 





Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




diperlakukan seperti itu, saya akan menolongmu dengan sekuat tenaga. Tidak berselang lama 
setelah kejadian ini Waroqoh meninggal, kemudian wahyu pun terhenti sementara turunnya 



Penielasan bioqrafi perowi hadits : 



1. Nama 
Kelahiran 
Negeri tinggal 
Komentar ulama 



Hubungan antar 
perowi 



2. Nama 
Kelahiran 
Negeri tinggal 
Komentar ulama 



Hubungan antar 
perowi 

3. Nama 
Kelahiran 
Negeri tinggal 
Komentar ulama 



Hubungan antar 
perowi 



: Abu Zakariya Yahya bin Abdulloh bin Bukair 
: Lahir 154 H Wafat 231 H 
: Mesir, maula (bekas budak) bani Makhzum 
: Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Hibban, Ibnu Qoni' dan 
Alkholili, Imam As-Saji menilainya shoduq. Imam 
Abu Hatim berkata : "Ditulis haditsnya, tidak 
dijadikan hujjah dan Ia memahami perkara (ilmu 
hadits) ini". Imam Nasa'I mendoifkannya dalam 
tempat lain menilai, "Tidak tsiqoh" 

: Imam Ibnu Adi berkata : Ia adalah tetangganya Al- 
Laits bin Sa'ad, Ia orang yang paling tsabit terhadap 
Laits, Ia memilki (hadits) dari Laits yang tidak 
dimiliki oleh seorang pun. 

: Abul Harits Al-Laits bin Saad bin Abdurrokhman 
: Lahir 93 atau 94 H wafat 175 H 
: Mesir, maula Abdurrokhman bin Kholid bin Musafir 
: Imam Ahmad ketika ditanya tentang rowi ini : 

Tsiqoh, Tsabat. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma'in, 
Imam Ibnul Madini, Imam Nasa'1, Imam Alijli dan 
Imam Ibnu Hibban. 

: Imam Al Mizzi menegaskan Al-Laits meriwayatkan 
dari Uqoil bin Kholid. 

: Abu Kholid Uqoil bin Kholid bin Uqoil 
: Wafat 144 H di Mesir menurut pendapat yang kuat 
: Mesir 

: Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Ma'in, 
Imam Nasa'1, Imam Abu Zur'ah, Imam Al'ijli dan 
Imam Ibnu Hibban. Imam Abu Hatim menilaianya, 

'La ba'sa bih'. Imam Uqoliy menilainya, 'Shoduq'. 

: Imam Ibnu Main mengatakan : "Perowi yang paling 
tsabit meriwayatkan dari Zuhri yaitu, Malik bin Anas, 
kemudian Ma'mar, lalu Uqoil. 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




4. Nama 
Kelahiran 
Negeri tinggal 
Komentar ulama 
Hubungan antar 

perowi 



Abu Bakar Muhammad bin Muslim Az-Zuhri 
Wafat 125 H ada yang mengatakan sebelumnya 
Madinah 

Imam besar kaum Muslimin pada zamannya 
Imam Al-Mizzi menulis, bahwa Az-Zuhri 
meriwayatkan dari Urwah ibnu Zubair 



5. Nama 
Kelahiran 
Negeri tinggal 
Komentar ulama 



Hubungan antar 
Perowi 



: Abu Abdillah Urwah ibnu Zubair ibnul 'Awam 
: lahir awal pemerintahan Utsman dan wafat 94 H 
: Madinah 

: Imam Ibnu Sa'ad berkata : "Tsiqoh, banyak 
haditsnya, Faqih, Alim, Terpercaya dan Tsabat". 
Ditsiqohkan juga oleh Imam AITjli dan Imam Ibnu 
Hibban 

: Aisyah Rodhiyallohu anha adalah kholah (bibinya) 



6. Nama 
Kelahiran 
Negeri tinggal 
Komentar ulama 

Hubungan antar 
Perowi 



: Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shidiq 
: Mekah, wafat 57 H atau 58 H 
: Madinah 

: Istri Nabi sholollohu alaihi wa salam yang 
dicintainya, Shohabiyah yang paling cerdas 
: Istri Nabi yang banyak meriwayatkan haditsnya 



(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibu / kama/ Ai Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib 
Ibnu Hajar) 



Kedudukan Sanad : Rowi yang dimasukkan oleh Imam Bukhori dalam 
kitab shohihnya tidak otomatis menunjukkan rekomendasi pen-tsiqoh-an 
rowi tersebut secara mutlak oleh Imam Bukhori, sebagaimana dapat kita 
lihat dari biografinya Yahya bin Abdulloh bin Bukair, yang dinilai oleh ulama 
yang kredibel tidak sampai kepada derajat rowi tsiqoh. Akan tetapi Imam 
Bukhori memasukkan rowi ini kedalam kitab shohihnya karena ada 
pertimbangan tertentu, seperti rowi tersebut memiliki keunggulan dalam 
meriwayat dari gurunya sebagaimana yang terjadi dalam riwayat Yahya dari 
gurunya Al-Laits. Keterangan lebih lengkap tentang hal ini akan kami 
ringkaskan dari penjelasan Syaikh Abul Hasan dalam kitabnya Ittihaful Nabil 
(soal no. 85 & 86 ) sebagai berikut : 

Soal no. 85 : Apakah setiap rowi yang dipakai Bukhori-Muslim dalam pokok 
mereka sebagai pen-ta'dilan kepadanya, bagaimana jika kita mendapati para 
ulama memperbincangkan rowi tersebut ? 

Jawab : tidak semua yang dijadikan hujah oleh Bukhori-Muslim itu pen- 
ta'dilan kepada rowinya secara mutlak, buktinya contoh Fu laih bin Sulaiman 
Al 'Adawi dijadikan hujjah oleh Bukhori-Muslim, padahal Ia tidak dijadikan 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




hujjah diluar shohihain, lalu kenapa Bukhori-Muslim berhujjah dengannya di 
kitab mereka ? jawabanya karena kedua Imam tersebut telah melakukan 
seleksi terhadap haditsnya, atau memandang bahwa haditsnya ada asalnya 
atau ia memiliki penguat atau bisa jadi Ia meriwayatkan haditsnya dari kitab 
pedomannya, sehingga shohih walaupun Ia seorang rowi yang jelek 
hapalannya, inilah beberapa alasan kenapa kedua Imam berhujjah dengan 
rowi yang seperti ini. Maka kalau dikatakan bahwa setiap yang dipakai Imam 
Bukhori-Muslim adalah pen-tsiqoh-an secara mutlak, ini tidak tepat, kalau 
kita menemukan adanya pen-jarh-an diluar shohihain sedangkan disini rowi 
tersebut tidak mendapatkan pen-tautsikan secara jelas, tentunya kita akan 
melihat kepada pendapat yang menjarh rowi tersebut, dikarenakan mungkin 
yang ada dishohihain rowi tersebut meriwayatkan dari guru tertentu yang 
bisa dijadikan hujjah, sehingga kedua Imam tersebut mengeluarkan 
haditsnya. 

Soal no. 86 : Hadits jika ia termasuk syarat Bukhori atau Muslim atau 
keduanya apakah termasuk hadits shohih ? 

Jawab : ini adalah yang biasa kita dengar dari para ulama yang 
mengatakan bahwa hadits ini adalah shohih atas syarat Bukhori-Muslim atau 
salah satunya, dan definisi mereka adalah bahwa rowi dalam sanadnya 
adalah rowi yang dipakai Bukhori-Muslim atau salah satunya. Maka 
permasalahan ini adalah masalah ilmiyah yang luas yang dapat dikritik dari 
segi-segi ilmu hadits. Imam bukhori mengeluarkan hadits dari rowi-rowi 
yang tsiqoh, dari rowi-rowi tingkatan kedua yaitu mereka yang dikatakan 'la 
ba'sa b/7?'(tidak mengapa) dan juga dari rowi-rowi yang shoduq yang 
hadits-hadits mereka adalah hasan dan ada juga dari hadits-hadits rowi 
yang dhoif yang ada pembicaraan kepada mereka, tapi haditsnya sangat 
sedikit sebagaimana dijelaskan oleh Al Hafiz dalam kitabnya Hadyus Sari. 
Jika demikian maka yang dikatakan bahwa atas syarat Bukhori adalah 
susunan sanad dan konteks sanadnya sama seperti yang diriwayatkan oleh 
Bukhori dalam shohihnya yakni dari fulan dari fulan sampai akhir sama 
persis. Adapun jika sekedar itu adalah perowi shohihain atau salah satunya 
maka ini tidak tepat. Berdasarkan inilah terdapat kekeliruan sebagaimana 
yang disebutkan dalam ilmu mustholah hadits tentang Imam Hakim yang 
sering menyebutkan dalam Mustadroknya hal ini, misalnya ia meriwayatkan 
dari Hisyam dari Zuhri kemudian mengatakan atas syarat shohihain, 
memang benar Hisyam dan Zuhri adalah perowi yang dijadikan hujjah oleh 
shohihain, tapi mereka tidak pernah mengeluarkan hadits dari jalan Hisyam 
dari Zuhri dalam shohihain mereka. Jadi sekedar ia adalah rowi bukhori- 
muslim tidak mencukupi untuk dikatakan syarat atas mereka, akan tetapi 
harus sama persis susunannya dalam sanadnya dari awal sampai akhir 
seperti yang ada di shohihain. Kemudian bagaimana dengan rowi yang telah 
digunakan oleh shohihaian dalam hujjah, apakah ketika ada hadits dengan 
rowi ini diluar shohihain haditsnya shohih? Jawabannya tidak lazim, 
dikarenakan Bukhori-Muslim mengeluarkan haditsnya melalui pemilihan 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




sebagaimana telah berlalu keterangannya. Dan keshohihan hadits 
berdasarkan kaedah ilmu hadits adalah dengan melihat matan, 
kemasyhurannya dan tidak menyelisihi yang pokok bersama qorinah-qorinah 
yang lain, sehingga para ulama hadits menghukumi sebuah hadits dhoif 
walaupun dhohirnya hadistnya selamat. Jadi kesimpulannya, apa yang 
dilakukan ulama muhaqiqin hadits sekarang yang menshohihkan hadits 
hanya berpegangan dengan syarat Bukhori-Muslim atau salah satunya 
dengan mengabaikan aspek qoidah dalam ilmu mustholah ini tidaklah tepat. 
Jadi kedudukan rowi yang ada dalam shohihain tidak seperti sebuah 
pertanyaan yang diajukan kepada salah satu dari Imam Bukhori atau Muslim 
tentang ketsiqohan seorang rowi. Memang betul kalau ada seorang rowi 
yang ditakhrij oleh shohihain atau salah satunya dapat menghilangkan 
kemajhulannya dan apabila tidak ada jarhnya padanya menunjukkan 
rowinya tsiqot dan diterima haditsnya. Oleh karena inilah Al hafiz dalam 
kitabnya At taqrib memberikan penilaian maqbul terhadap rowi (majhul) 
yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan terkadang lebih dari itu. 

Penielasan Hadist : 

1. Mimpi yang benar maksudnya adalah kejadiannya seperti dalam alam 
nyata dan sangat jelas, sejelas ketika fajar mulai merekah. 

2. 'Tahanuts' adalah beribadah, dan kata-kata beribadah dalam hadits ini 
bukan perkataan Aisyah Rodhiyallohu anha, tetapi sisipan (mudroj) dari 
penafsirannya Imam Az-Zuhri sebagaimana ditegaskan oleh Al Hafidz 
dalam Fath-nya. Kemudian timbul pertanyaan apakah Nabi sholollohu 
alaihi wa salam telah beribadah dengan suatu agama sebelum wahyu 
turun kepadanya, ataukah hal ini bukan ibadah ? Syaikh Athiyah shoqor 
menjelaskan dalam jawabannya di Fatawa Al Azhar yang ringkasannya 

a d a I a h , "bahwa Nabi sholollohu a/aihi wa saiam teiah Aiioh jaga dari perbuatan- 
perbuatan maksiat, Beiiau tidak pernah menyembah berhaia dan meiakukan 
kesyrikan kepada Aiioh Subhana wa Ta'aia, tidak pernah minum khomer, berzina, 
bergadang dengan mengobroi sampai iarut maiam, Beiiau suka membantu orang 
yang sedang butuh bantuan, suka menyambung taii siiaturohmi dan perbuatan- 
perbuatan terpuji iainnya. Maka ini adaiah termasuk ibadah dengan syariat yang 
universai yaitu ketauhidan dan perbuatan positif, adapun rincian syariat Isiam, 
maka Beiiau beium mengenainya sebeium turun wahyu kepadanya". 

3. Sebagian orang berdalil dengan riwayat ini untuk beribadah dengan cara 
menyepi ditempat-tempat tertentu, maka ini adalah kesalahpahaman 
yang fatal, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menerangkan dalam Majmu 
Fatawa (2/382) : "Adapun menyepi (khoiwat), maka sebagian mereka berdaiii 
dengan Tahanuts (menyepi) nya Nabi shoioiiohu aiaihi wa saiam di gua Hiro 
sebeium wahyu turun kepadanya, maka ini keiiru, karena apa yang diiakukan Nabi 
shoioiiohu aiaihi wa saiam sebeium menjadi Nabi jika hai ini disyariatkan seteiah 
Beiiau menjadi Nabi, maka kita akan mengikutinya, dan jika ternyata tidak 
disyariatkan, (tentu) kita tidak mengamaikannya. Beiiau shoioiiohu aiaihi wa saiam 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




ketika Alloh Subhana wa Ta'a/a mengangkatnya menjadi Nabi tidak pernah seteiah 
itu Beiiau mendaki ke gua Hiro dan tidak juga diiakukan oieh Khuiafaur Rosyidin. 
Nabi shoioiiohu aiaihi wa saiam tinggai di Mekkah sebeium hijroh seiama beiasan 
tahun dan masuk ke Mekkah seteiah (hijroh) pada waktu umroh qodho dan 
penakiukkan mekkah iaiu Beiiau tinggai di Mekkah waktu itu seiama 20 hari dan 
pada waktu haji wada' tinggai di Mekkah seiama 4 hari, waiaupun gua Hiro 
posisinya dekat dengannya, tetapi Beiiau tidak mendaki kesana". 

4. Timbul pertanyaan dari mana Rosululloh sholollohu alaihi wa salam 
mengetahui bahwa yang datang adalah Malaikat Jibril dan yang dibawa 
adalah kebenaran? Jawabannya Alloh Subhana wa Ta'ala telah 
menegakkan dalil kepada Beliau sholollohu alaihi wa salam bahwa yang 
datang tersebut adalah Malaikat bukan Syaithon, sebagaimana Alloh 
Subhana wa Ta'ala memberikan kepada Beliau sholollohu alaihi wa 
salam mukjizat-mukjizat yang menunjukkan kepada kita dalil kejujuran 
Beliau sholollohu alaihi wa salam, kemudian juga Alloh Subhana wa 
Ta'ala telah menancapkan kedalam hati Nabi sholollohu alaihi wa salam 
ilmu dhoruri yang menerangkan bahwa yang akan datang adalah 
Malaikat. (disadur dari Al Mausuah Al-Qur'an hal. 8) 

5. Tanggal turunnya Al-Qur'an adalah pada bulan Romadhon dan malam 
itu dinamakan dengan malam Laitul qodar, sebagaimana firman Alloh 
Subhana wa Ta'ala : 

jiiil io J iU3 jii 

"Sesungguhnya kami menurunkan (Al-Qur'an) pada malam Lailatul Qodar". (QS. Al 
Qodar : 1) 

aijill Jjji cjjll J^-ui 



"Bulan Romadhon adalah (bulan) yang didalamnya diturunkan Al Qur'an". (QS. Al 
Baqoroh : 185) 

Kemudian berdasarkan keterangan dari Nabi sholollohu alaihi wa salam 
bahwa kita diperintahkan untuk mencari Lailatul Qodar pada sepuluh 
hari terakhir (dari malam 21 sampai malam terakhir) di bulan 
Romadhon, sebagaimana dalam hadits Ibnu Abbas Rodhiyallohu anhu 
yang dikeluarkan oleh Imam Bukhori (no. 2021 ) 

jl t,si aj qa jilj^l jliaJl ^ IAjajiaiII 

"Carilah Malam Lailatul qodar pada sepuluh hari terakhir bulan Romadhon" 

Dalam riwayat Aisyah Rodhiyallohu anha malam itu adalah pada malam- 
malam ganjilnya sebagaimana haditsnya ditakhrij dalam Shohih Bukhori 
(no. 2017) 

jiljSh >u*2l jjj3 I (ji j°-^l Ijjaj 

"Bersemangatlah mencari lailatur qodar pada bulan Romadhon pada malam-malam ganjil 
sepuluh hari terakhir" 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




6. 



7. 



Dari dua hadits diatas malam turunnya Al Qur'an adalah 21, 23, 25, 27 
dan 29 bulan Romadhon, untuk menentukan salah satunya kita 
membutuhkan hadits lagi, yaitu bahwa tanggal itu bertepatan dengan 
hari senin, sebagaimana Nabi sholollohu alaihi wa salam ketika ditanya 
mengapa disunnahkan untuk berpuasa hari senin, Beliau menjawab : 

• J* 0 f |W t 1*0 " " • O 1*0 " 

(Jjjl jl C_U JU ^ajJj Aj3 Cj41j ^»jJ 



"7fw adalah hari dilahirkanku, hari Aku diutus menjadi Rosul dan hari diturunkannya Al- 
Qur'an kepadaku ". 

Maka berdasarkan penelitian sejarah, bahwa pada tahun itu hari senin 
pada bulan Romadhon jatuh pada tanggal 7, 14, 21 dan 28, sehingga 
otomatis tanggal diturunkannya Al-Qur'an dari dalil-dalil diatas jatuh 
pada tanggal 21 Romadhon. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikh 
Satiyurrokhman Mubarokfuri dalam kitab Siroh Nabawinya. 

Dalam hadits ini, Imam Bukhori meriwayatkan surat Al 'Alaq yang turun 
kepada Nabi sholollohu alaihi wa salam hanya 3 ayat awal saja, akan 
tetapi dalam riwayat yang lain Imam Bukhori menulis haditsnya (no. 
4953) darijalan : Hadatsani Sa'id bin Marwan, hadatsana Muhammad bin Abdul 



Aziz bin Abi Rizmah, akhbarona Abu Sholih Salmawaih ia berkata hadatsani Abdulloh dari 



Yunus bin Yazid ia berkata akhbaroni Ibnu Syihab bahwa Urwah bin Zubair bahwa Aisyah 
Rodhiyallohu anha kemudian disebutkan haditsnya dan didalamnya diturunkan surat Al 
'Alaq ayat 1 sampai 5. juga didalam riwayat lain Imam Bukhori menulis (hadits no. 6982) 
yang senada dengan ini melalui jalan : hadatsani Abdulloh bin Muhammad, hadatsana 
Abdur Rozaq, hadatsana Ma'mar ia berkata, Az-Zuhri berkata, akhbaroni Urwah dari 
Aisyah Rodhiyallohu anha yang disebutkan didalamnya surat Al ‘Alaq ayat 1 sampai 5. 
kedudukan sanad : 

Yunus bin Yazid (W. 159 atau 160 H), Imam Ibnu Main berkata : 
"Murid Zuhri yang paling atsbat adalah Malik, MaYnar, Yunus, Uqoil, Syu'aib Abi 
Hamzah dan Ibnu Uyainah". Ulama yang menetapkan bahwa Yunus 
termasuk deretan murid Zuhri yang paling lama Mulazamah yaitu, 

Imam Ibnul Mubarok, Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Sholih Al Mishri, 
dan selain mereka. Ditsiqohkan oleh Imam Nasa'I dan Imam Al'ijli. 
Adapun Ma'mar bin Rosyid (96 -154 H), para ulama juga 
menggolongkannya sebagai murid Zuhri yang paling atsbat. 
Kesimpulannya : Tambahan surat AI-'Alaq yang turun kepada Nabi 
sholollohu alaihi wa salam sampai ayat yang kelima adalah termasuk 
ziyadah tsiqoh. 

Hadits ini mengisyaratkan kepada umat Islam untuk mempelajari ilmu 
agama mereka yang dengannya akan diperoleh kebahagian dunia dan 
akhirat, dengan banyak membaca baik yang berupa ayat kauniyah 
maupun ayat syar'iyyah. Yang berupa ayat kauniyah misalnya tentang 
penciptaan alam semesta ini, bahwa semua itu adalah milik dan 
dibawah kekuasaannya Robb kita Alloh Subhana wa Ta'ala, 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




sebagaimana dalam ayat-ayatnya, diantaranya Alloh Subhana wa Ta'ala 
bertirman : 



(jjjjtSl 3^ (jlajU)j CjIjLaIUI (jk La 4J 3 ^ 



"bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah; semua tunduk 
kepada-Nya.". (QS. Al Bayoroh : 116) 



3A JJfifljS) £j^jti Cljlij QA J JJ U liljla UjIjjUJ £jJJJ jjlL (J jll 

(4) jA j \juAL juajll iljll LiiiL (jJJj^ J^ajll 5 ^jl ^j (3) Jjlafl Oj» j JJ 



" Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada 
ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah 
berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?. Kemudian pandanglah 
sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan 
sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam keadaan payah.". (QS. Al Mulk : 3-4) 
Ayat-ayat yang semisal dengan ini banyak sekali yang menunjukkan 
bahwa Alloh Subhana wa Ta'ala yang layak untuk kita ibadahi dan tidak 
ada selainnya yang berhak untuk menyandang sifat uluhiyah ini. 
sedangkan membaca ayat-ayat yang syar'iyah adalah apa yang 
termaktub dalam Kitabulloh dan Hadits-hadits Nabi sholollohu alaihi wa 
salam. Alloh Subhana wa Ta'ala mengingatkan hamba-hambanya untuk 
mempelajari (mentadaburi) Al Qur'an seperti yang tertera dalam 
Firman-Nya : 

Ijj^ tiUjll I 



jj Alil JJC 4 j& qa jlS jlj jljiJl jjjJ^JJ Ufll 



"Maka tidakkah mereka menghayati (mendalami) Al-Qur'an? Sekiranya (Al-Qur'an) itu 
bukan dari Alloh, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan didalamnya" . 
(QS. An Nisa' : 82) 

ljjSs jjljiSl Ual 

"Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an, ataukah hati mereka sudah terkunci". (QS. 
Muhammad : 24) 

Bagaimana tidak Al Qur'an ini adalah petunjuk bagi manusia, 
barangsiapa yang menjadikan Al Qur'an sebagai manhaj hidupnya, 
maka Alloh Subhana wa Ta'ala akan meninggikan derajatnya dan 
manusia pertama yang mengamalkan isi Al Qur'an adalah Rosul kita 
sholollohu alaihi wa salam, Alloh Subhana wa Ta'ala bertirman : 

Lj£i LU U*ijj 

"Dan kami tinggikan sebutan (nama) mu bagimu”. (QS. Asy-Syarh : 4) 

Ayat ini juga berlaku bagi umatnya yang mengikuti Beliau sholollohu 
alaihi wa salam sesuai dengan kadar keimanannya. Dalam hadits yang 
diriwayatkan oleh Imam Muslim (no. 1934) dari jalan Umar bin Khotob 
Rodhiyallohu anhu secara marfu bahwa Rosululloh sholollohu alaihi wa 
salam bersabda : 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




8. 



jjj^l Aj ^Usjj CaljSI ljLjSII l-i^J £3 JJ 4iJl jl 

"Sesungguhnya Alloh mengangkat derajat suatu kaum dengan Kitab ini (Al Qur'an) dan 
dengannya juga merendahkan yang lainnya". 

Bahkan Alloh Subhana wa Ta'ala menjanjikan melalui lisan Rosulnya 
bahwa orang yang mahir membaca Al Qur'an akan dikumpulkan 
bersama malaikat yang mulia, seperti yang tertera dalam hadits Shohih 
Muslim (no. 1898) dari Aisyah Rodhiyallohu anha, Bahwa Nabi 
sholollohu alaihi wa salam bersabda : 






ij^J (J r&J ?JJ^' flj^l SjllJl £-a uijiilj jAU3l 



JjUiu AjIC’ jA j AjS Qijfl2l 



"Orang yang mahir membaca Al Qur'an (akan) bersama dengan Malaikat yang mulia dan 
suci, sedangkan orang yang membaca Al Qur'an masih terbata-bata dan menemui 
kesulitan akan mendapatkan dua pahala". 

Bahkan pahala bacaan Al Qur'an dihitung per huruf dan per hurufnya 
dilipatgandakan sepuluh kebaikan, Imam Tirmidzi mengeluarkan 
haditnya dari Ibnu Mas'ud Rodhiyallohu anhu dengan sanad yang Beliau 
komentari sendiri : "Hadits Hasan Shohih ghorib (Cuma satu jalan) dari 
sanad ini" secara marfu dari Nabi sholollohu alaihi wa salam : 



j <_flj j»Jl JjSl V m&l jUju A uj-yilj 4_Lui^. Aj A& AjJt ujUS qa lija. Ij2 qa 

(_fljA ?JAJ UfljA fJ(J Ufl ja. LJUl 



" Barangsiapa yang membaca satu hurufAl Qur'an, maka ia akan mendapatkan ganjaran 
dengan ganjaran sepuluh kali lipat. Saya tidak mengatakan Aliflam mim satu huruf, tetapi 
alifsatu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf". 

Begitu juga Alloh akan memberi pahala bagi orang yang membaca 
hadits kemudian menghafalnya yang selanjutnya ia sampaikan kepada 
orang lain, dalam Sunan Abu Dawud (no. 3660), Sunan Tirmidzi (no. 
2656), sunan Ibnu Majah (no. 230) dari beberapa sahabat dengan 
sanad yang shohih Nabi sholollohu alaihi wa salam bersabda : 



Aja Alii jA (jjA J\ jfl AjlL j ^ja. Ijj 4^. ll a ^ajj Ijj») AJil jJaj 



"Alloh melihat kepada seseorang yang mendengar dari kami sebuah hadits lalu 
menghafalnya dan menyampaikannya kepada orang lain, terkadang orang menyampaikan 
ficjih kepada orang yang lebihfaqih darinya dan terkadang orang yang menyampaikan fiqih 
tidakfacjih. 

Salah satu hikmah pernikahan adalah dijadikan rasa sakinah 
(ketenanganan) mawadah (saling menyayangi) dan rohmat diantara 
pasangan tersebut. Alloh Subhana wa Ta'ala berfirman : 

jl 4-akjj SJj4 *SX\\ j IjjiLuI l^ljjl j a jii. ji Aj\j\ j aj 

jjjiiuj pjhi ullU J 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri 
dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Ruum : 21) 

Bahkan Robbuna azza wa jalla mengajarkan doa agar kita 
mendapatkan istri yang yang menjadi penyejuk pandangan, dengan 
doa : 



UaUal (jjilaii LUjl^Ij jjC-i S UjIjjJj UaIjJ) jj> U3 Ujj jjljij jji3|j 



9. 



"Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri 
kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi 
orang-orang yang bertakwa" .(QS. Al Furqon 74) 

Pada saat perasaan yang kalut dan ketakutan yang dialami oleh 
Rosululloh Sholollahu alaihi wa Salam karena Beliau baru mengalami 
peristiwa yang belum pernah terjadi dalam kehidupannya, maka 
istrinya yang sholihah Ummul Mukminin Khodijah Rodhiyallohu anha, 
tampil menenangkan suaminya dan meyakinkan suaminya bahwa Alloh 
akan berbuat baik kepada Beliau, karena Khodijah Rodhiyallohu anha 
tahu keseharian suaminya yang tidak pernah berbuat kejelekan. 

Sudah menjadi fitroh bagi orang-orang yang baik ketika menghadapi 
masalah yang besar, maka ia akan berkonsultasi kepada ahlinya. Apa 
yang dilakukan Khodijah Rodhiyallohu anha menunjukkan 
kecerdasannya dengan berkonsultasi kepada Waroqoh bin Naufal yang 
merupakan sepupunya, karena beliaulah orang yang masih berpegang 
dengan agama para Nabi sebelum diutusnya Rosululloh Sholollahu alaihi 
wa Salam. Dalam Al Qur'an Alloh Subhana wa Ta'ala berfirman : 



U ^ jl I Ja! I JUI ^jj UU,j Ul Up UHjj jf Uj 



"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri 
wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan 
jika kamu tidak mengetahui", (QS. An Nahl : 43) 

10. Sudah menjadi Sunnatulloh bahwa orang yang membawa kebenaran 
akan mendapatkan gangguan dan ujian untuk menunjukkan bukti 
keimanannya kepada Robbnya Azza wa Jalla, Alloh Subhana wa Ta'ala 
berfirman : 



j aU ^ jj» jjjji iUj2 jjiiij u j Uu»i ijijL ji ijijjj ji o-ilii 

jjjjlUl jjU*U j IjS-lua jjjj) a1!i 



"Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah 
beriman", sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang- 
orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang 
benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta". (QS. Al Ankabut : 2- 
3) 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




IjjUOJj UjU u&j Q£»J*-a3| 'qa 1^1 UlaU 

"Dan seperti itulah, telah Kami adakan bagi tiap-tiap nabi, musuh dari orang-orang yang 
berdosa. Dan cukuplah Tuhanmu menjadi Pemberi petunjuk dan Penolong". (QS. Al 
Furqon : 31) 

JjS3l uijlj gUxj JS g^jJ 6^'j '•^** 

gjjjL Uj jU j^2 o jl*i U j]j !jjj£ 



"Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan 
(dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada 
sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia. 
Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka 
tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan" .(QS. Al An'am : 112) 

°J^\ ia&j 



"Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah" . (QS. Al Mudatsir : 7) 

11. Hadits ini menunjukkan diantara sahabat yang pertamakali beriman 
kepada Rosululloh Sholollahu alaihi wa Salam selain Khodijah adalah 
Waroqoh, bahkan dari konteks cerita yang ada dalam hadits ini 
menunjukkan bahwa Waroqoh lebih dulu beriman kepada Nabi 
Sholollahu alaihi wa Salam dibandingkan Khodijah, karena beliau 
mengabarkan dengan ilmunya yang diperoleh dari kitab Injil bahwa 
akan muncul Nabi baru dan diantara tanda Nabi tersebut adalah 
turunnya malaikat Namus (Jibril) menurut penuturannya yang 
sebelumnya pernah turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Dalil lain yang 
menunjukkan bahwa Waroqoh termasuk sahabat yang beriman adalah 
sabda Nabi Sholollahu alaihi wa Salam yang tertera dalam Mustadrok 
Hakim dengan sanad yang dikatakan oleh Imam Hakim sesuai syarat 
syaikhon (Bukhori-Muslim) dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi : 

gjil^ ji AiaJl 4J (lulj Aijj Ijjuuj V 

"Kalian jangan mencela Waroyoh, karena saya melihatnya ia memiliki satu surga atau dua 
surga". 



Berkata Imam Bukhori : 

- 1 $ jU-a&l 4lll 4 jC Qj jjIa gS jj»a.jJ! 4jC Qj AaLj jjS ^jjISj QjI - 4 

i f IaLi! qa u jj-a uj.ila.uj Jl ^uul u! ujj » 4 ^2 - JU£ jl) a jj 2 gc- jA j 

4 (jJa jST) J ^LaIuI! Jjjj ^yutjS Jc- gdla. f! jau ! dlal! )Jlfl jgua j CjkajA 

4jj2 J\ ( j jjli ^2 * jlldl I^jS U ) ^Iju aII! Jjjta . ^jjllj CjL^ji t 4_L» ujjC j2 
4 *jUjj . ^dUa jjSj LaIujj Qj Aill 4 jC Ax jIj . « £jUjjj ^Uj3) 'JaA ( jkili j^jllj ) 

. « » j**-«j ohai . (S J* <> , J ' J j cPU 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




Hadits No. 4 

"Ibnu Syihab berkata, akhbaroni Abu Salamah bin Abdurrokhman, bahwa Jabir bin Abdulloh Al 
Anshori Rodhiyallohu anhu berkata, (Ia sedang bercerita tentang masa keoakuman turunnya 
wahyu) dan ini haditsnya : 'Pada ivaktu saya (Rosululloh Sholollahu alaihi wa Salam) sedang 
berjalan, saya mendengar suara dari langit, lalu saya melihat keatas dan ada malaikat yang 
pernah mendatangiku di gua Hiro sedang duduk diatas kursi antara langit dan bumi, maka saya 
pun ketakutan dan segera kembali ke rumah sambil berkata (kepada Khodijah Rodhiyallohu anha), 
'Selimuti aku!!". Kemudian Alloh Subhana wa Ta'ala menurunkan firman-Nya : "Hai orang 
yang berkemul (berselimut), bangunlah, lalu berilah peringatan! dan Tuhanmu 
agungkanlah! dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah/ (QS. A1 
Mudatsir : 1-5) setelah itu Wahyu turun kepadaku berturut-turut' . 

Menguatkannya (mutabaahnya) Abdulloh bin Yusufdan Abu Sholih, kemudian 
memutabaahinya Hilal bin Rodad dari Zuhri. Yunus dan Mahnar berkata : 'Bawadiroh' . 



Penielasan bioqrafi perowi hadits : 



1. Nama 


Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Syihab Az- 
Zuhri 


Kelahiran 


Wafat 125 H ada yang mengatakan sebelumnya 


Negeri tinggal 


Madinah 


Komentar ulama 


Imam besar kaum Muslimin pada zamannya 


Hubungan antar 
perowi 


Az-Zuhri mengambil hadits dari Abu Salamah 


2. Nama 


Abu Salamah Salamah (Ismail / Abdulloh) bin 
Abdurrokhman bin Auf 


Kelahiran 


Lahirtahun lebih dari 23 H dan wafat pada tahun 94 
H atau 104 H di Madinah 


Negeri tinggal 


Madinah 


Komentar ulama 


Imam Ibnu Sa'ad berkata : "Ia Tsiqoh, Faqih dan 
banyak haditsnya". Imam Abu Zur'ah berkomentar, 
"Tsiqoh, Imam". Ditsiqohkan juga oleh Imam Ibnu 
Hibban. 


Hubungan antar 


Ia meriwayatkan dari Jabir sebagaimana dikatakan 


perowi 


oleh Imam Al Mizzi 


3. Nama 


Jabir bin Abdulloh Al Anshori 


Kelahiran 


Wafat lebih dari 70 H di Madinah 


Negeri tinggal 


Madinah 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




Komentar ulama : Sahabat besar, Bapaknya termasuk sahabat yang 

gugur pada waktu perang Uhud 

Hubungan antar : Beliau Rodhiyallohu anhu senantiasa mengikuti 
perowi peperangan bersama Rosululloh sholollohu alaihi wa 

salam setelah perang Uhud. 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibui kamai Ai Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib 
Ibnu Hajar) 

Kedudukan Sanad : Hadits ini termasuk hadits Mu'alaq yaitu hadits yang 
dihapus permulaan sanadnya satu atau lebih perowinya, sebagaimana hal ini 
didetinikan oleh para penulis kitab Mustholah. Adapun kedudukan hadits 
Mualaq dalam Shohih Bukhori akan kami ringkaskan dari Kitab Ittihatul Nabil 
karya Syaikh Abul Hasan (soal no. 162) 

Soal 162 : Apa perkataan yang rojih tentang hadits Mualaq dalam shohih bukhori ? 
Jawab : sebagian ulama mengatakan bahwa shighot yang jazm (kepastian/kalimat 
aktif) dapat dijadikan hujjah dan shighot yang Thamridh (kalimat pasif) tidak dapat 
dijadika hujjah, saya telah melakukan penelitian dan hasilnya ada beberapa mualaq 
yang menggunakan sighot aktif tetapi ternyata haditsnya dhoif. jadi kedudukan mualaq 
seperti ini adalah seperti perkataan Imam Bukhori Hadatsani tsiqoh, yaitu pen-tautsikan 
dengan bentuk yang mubham. Maka mualaq ini perlu diteliti dan dibahas sanad- 
sanadnya, memang kebanyakan mualaq yang sighotnya Jazm adalah dapat dijadikan 
hujjah. 

Al Hafidz dalam fathul Barinya mengkritik orang yang mengatakan 
bahwa hadits ini Mu'alaq karena menurut beliau bahwa Imam Bukhori 
sedang menulis versi riwayat lain dari Az Zuhri yang sebelumnya (hadits no. 
3) dari Urwah dari Aisyah Rodhiyallohu anha, sekarang (hadits no. 4) dari 
Abu Salamah dari Jabir Rodhiyallohu anhu, dan susunan sanadnya sama 
seperti hadits no. 3 yaitu dari Yahya bin Bukair dari Al-Laits dari Uqoil dari 
Ibnu Syihab Az-Zuhri, sanad ini (versi Az-Zuhri dari Abu Salamah) ditulis 
lengkap sanadnya oleh Imam Bukhori (no. 4544) di Bab 'Wa tsiyabaka 
fatthohir'. 

Kemudian perkataan Imam Bukhori 'Memutabaahinya Abdulloh bin 
Yusuf dan Abu Sholih' adalah untuk rowi Yahya bin Bukair ini. Dan mutabaah 
ini yang disebut oleh ulama dengan Mutabaah Tamam (sempurna) yaitu 
yang didefinisikan oleh Al Hafidz dalam kitabnya Nuzhatun Nadhor (hal. 100) 
a d a I a h : "jika perowi itu sendiri (daiam hai ini Imam Bukhorf peny ) mendapatinya 
iangsung". Artinya rowi mutabaah tersebut adalah gurunya Imam Bukhori 
langsung, untuk lebih jelasnya Imam Bukhori meriwayatkan hadits (no. 
2999) : " hadatsana Abdulloh bin Yusuj Akhbarona Al-Laits ia berkata hadatsani Ucjoil dari 
Ibnu Syihab ia berkata, saya mendengar Abu Salamh berkata, akhbaroni Jabir bin Abdulloh 
Rodhiyallohu anhuma kemudian menyebutkan hadits yang sama dengan diatas". Kita lihat 
bahwa Imam Bukhori meriwayatkan dari dua jalan, satu jalan dari Yahya bin 
Bukair dari Laits dan seterusnya satu jalan lagi dari Abdulloh bin Yusuf dari 
Laits dan seterusnya. Adapun Mutabaahnya Abu Sholih, Al Hafidz dalam Al 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




Fath menemukannya dalam riwayat Ya'qub bin Sufyan dalam kitab tarikhnya 
riwayat Abu Sholih dari Al-Laits yang hal ini sejajar dengan riwayatnya 
Yahya bin Bukair dari Al-Laits. Abu Sholih ini adalah Abdulloh bin Sholih bin 
Muhammad bin Muslim Al Juhni (137-222 H) sekretarisnya Al-Laits, 
ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma'in, Imam Ibnu 'Adi berkata : "menurutku ia 
ada/ah Mustaqimu/ Hadits, tetapi terdapat daiam sebagian haditsnya kekeiiruan dan 
tidak dianggap sebagai kedustaan". Imam Nasa'I berkata : "Tidak Tsiqoh". (Ai Wafi 
bii watiyat (5/398) Ash-Shofadi) . Imam Abu Hatim juga mentsiqohkannya, didhoifkan 
oleh Imam Ahmad. ( Thobaqotui Hufadz i/3i Suyuthi). Abu Sholih termasuk gurunya 
Imam Bukhori yang diriwayatkan haditsnya dalam kitab shohihnya sebagai 
hadits Mualaq dan juga Imam Bukhori meriwayatkan darinya dalam kitabnya 
Adabul Mufrod secara bersambung sanadnya. 

Kemudian yang menjadi mutabaah Uqoil dari Az-Zuhri adalah Hilal bin 
Rodad, riwayatnya ditulis oleh Imam Muhammad bin Yahya Adzuhli ia 
berkata hadatsani bihi Muhammad bin Muslim Ar Rozi ia berkata, hadatsani Abul Qosim 
bin Hilal bin Rodad At Tho'I ia berkata, hadatsana Abi (Hillal bin Rodad) ia berkata, Saya 
mendengar Ibnu Syihab berkata ..Al Hadits". (Tahdzibui Kamai no. 6618). Hilal bin Rodad 
tidak diketahui keadaanya dinilai Majhul oleh Imam Adz-Dzahabi, sedangkan 
Al Hafidz menilainya Maqbul. 

Adapun perkataan Yunus dan Ma'mar "Bawadiro" diriwayatkan oleh 
Imam Bukhori di hadits no. 4953 dan no. 6982, 'Bawadiro' adalah bagian 
daging antara pundak dengan leher yang bergetar ketika menggigil 
ketakutan, maksudnya setelah Nabi sholollohu alaihi wa salam melihat 
Malaikat Jibril alaihi salam, Beliau ketakutan sampai menggigil seperti orang 
yang kedinginan. 

Penielasan Hadist : 

1. dalam riwayat Muslim (no. 233) Rosululloh Sholollahu alaihi wa Salam 
berkata : (selimuti aku) dan ini lebih sesuai dengan ayat yang 
diturunkan. 

2. Imam Bukhori membawakan dua hadits ini untuk memberitahukan 
pembacanya bahwa ada dua versi pendapat tentang surat (ayat) yang 
pertamakali diturunkan kepada Nabi sholollohu alaihi wa salam. Dalam 
versi Aisyah Rodhiyallohu anha, surat yang pertamakali turun adalah 
surat Iqro' ayat 1 sampai 5, sedangkan versi riwayat Jabir bin Abdulloh 
Rodhiyallohu anhuma adalah surat Al Mudatsir ayat 1 sampai 5. bahkan 
dalam hadits lain ada satu versi lagi yang turun pertamakali kepada 
Beliau sholollohu alaihi wa salam adalah surat Al Fatihah, sebagaimana 
dalam riwayat yang ditakhrij oleh Imam Ibnu Abi Syaibah (8/438) : 
"hadatsana Ubaidillah ia berkata, akhbarona Isroil dari Abu Ishaq dari Abu Maisaroh 
bahwa Rosululloh sholollohu alaihi wa salam : 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




4iVjAv JlA [ LjjIA ] jjjlail (Lj^aj) £jujj ) jli L) AjJUj ja Jjj ) j) jt£ 

ja £-uJ ujJjj lil i i^ut c? laC' JaLk yj£j J)j Ui J 4 vjhv L) ; Jlli IgJ tJjj 

iiL) Jxfljj aL) (jlS La ; UJLi t (^JLL j.lig jA )il2 UjlA jjllaili 4 UjUu jji j)i ^^jjjLL 
i illj ijj Jxfljj jt£ Lai i j*Ajj) JjjSj j 4 JLjV) jJjjj UuUaJ) ^jUudJ Uijjg- La LUl 4 iljj 

^j) 4j Jjjjajli i dijj j£j jjj Ikli - AjiALaJ) ^i 4 J UuU jt£ j - j£j ^) ^J) iljj Ujjj-uli 

JA ; 4ijj Jlii 4J Jjjj j£jj 4ijj i 4 >jh-L UjJ^ Laj 4u.iai ? il) j Uj j ; jL&i 4ijj 
jA )jli UjlA Jjikili Ujui (jj\ Hi i f lijj) 4 *i».,ujj UiJjj )j) (j&J i V) ; Jli ? UujU jjj 
£jUjj jjj Lak i Ljj JjSj U> ^ju-U Ujjjli f lijj) Ujuuj )jli t Jxflj Lli ; Jli t (jij g 
^J 4 4jjjj JJ d4jg l,U\< j) 4 £<ui)j Ui) V) 4_j) V <j) -1^-Ll ; Jli Lljjj) ; Jli ,\ava U ; f Ikj) 
4jujli ji ^ua, (* (Uy^il ^jj UjUa ^j^jj) jaa. jj) jjA i lx j ) tjj <U ,U\)I) * Jfl ; 4J Jl2 
Ljj) ^jjli i juui ^j jjjj) ^j jjjj) ; 4ijj 4i Jlii 4j Jjj j j£ji i 4ijj ^i ^j jjU£J| 
4 uo.) UUI (Jjj) ig-uu) Uli 4 Ua^i 4 uuj| j4xj jj» ^JU Jjjjj jj ^uj£ 4j juu j jj| Jjjaijj) 

uj j^i jUj 4 juiiu jj»jj ji llu jU j 4 aJi Jjjjjj dii .i^_li uij 4 u\< lui a^-Ui uij 

4aaJ) (jk (jjjlil Uu) j) ; (jja) <UI Jjuj j Jlii 4i jj UiLai 4 dxa <jjjliV (jx Ulj JUliU 

.(jUaa, luUj 4ojg 



"Nabi sholollohu alaihi wa salam jika berada di tanah lapang, Beliau mendengar suara yang 
memanggil-manggil namanya "Ya Muhammad", lalu ketika aku mendengarnya aku 
langsung menghindar dengan berjalan cepat. Kemudian aku menemui Khodijah dan 
bercerita kepadanya : "Wahai Khodijah aku khaiuatir akalku telah berubah, pada saat aku 
berada di tanah lapang ada suara yang memanggil-manggilku, tetapi aku tidak melihat 
siapa yang memanggilku, lalu aku pun segera berpaling dengan berjalan cepat, tapi ia 
masih memanggil-manggilku" . Khodijah pun mengomentarinya : "Alloh tidak akan 
melakukan perbuatan yang jelek kepadamu, setahuku engkau selalu berkata jujur, 
menunaikan amanat, menyambung tali silaturohmi, Alloh tidak akan melakukan perbuatan 
jelek kepadamu". Kemudian aku pun pergi menemui Abu Bakar -beliau adalah teman 
akrabnya Rosululloh sholollohu alaihi wa salam ketika jahiliyah- Abu Bakar pun 
menggandeng tanganku untuk menemui Waroc\oh, sesampainnya disana Warocjoh berkata, 
'ada apa?' aku pun menceritakan kepadanya seperti yang aku ceritakan kepada Khodijah, 
Waroyoh berkata lagi, 'Apakah engkau melihat sesuatu?' aku berkata tidak, akan tetapi 
setiap kali aku berada di tanah lapang, aku mendengar ada orang yang memanggil akan 
tetapi aku tidak melihat apapun, maka aku pun bergegas menghindar kalau mengahadapi 
hal seperti itu. Waroc\oh berkata : 'Jangan melakukan hal itu, kalau nanti engkau 
mendengar suara seperti itu lagi, engkau tetap tinggal ditempatmu sampai engkau 
mendengar apa yang ingin dikatakannya kepadamu. Setelah itu ketika aku mendengar suara 
tersebut memanggil 'Ya Muhammad', aku pun berkata 'Labaik', suara itu berkata : "Aku 
bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Alloh, dan aku bersaksi bahwa 
engkau adalah utusan Alloh, lalu berkata lagi katakanlah, Segala puji bagi Alloh Tuhan 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




semesta alam, YangMaha penyayang lagi Maha pengasih, Yang menguasai hari 
pembalasan, sampai akhir surat Al Patihah. Setelah itu aku segera mendatangi Warocjoh 
dan menyampaikan apa saja yang baru aku alami. Warocjoh berkata : bergembiralah, 
kemudian bergembiralah, kemudian bergembiralah, saya bersaksi bahwa engkau seorang 
Rosul yang telah dikabarkan oleh Isa alaihi salam yang akan datang sesudahnya yang 
bernama Ahmad, saya bersaksi bahwa engkau adalah Ahmad, saya bersaksi bahwa engkau 
adalah Muhammad, saya bersaksi bahwa engkau adalah Rosululloh dan hampir-hampir saja 
terjadi peperangan, sekiranya engkau memerintahkan untuk berperang (berjihad) sedangkan 
saya masih hidup, aku akan berperang bersamamu. (tak berselang lama) Warocjoh 
meninggal, Rosululloh sholollohu alaihi wa salam bersabda : " Aku melihat pendeta 
(Warocjoh) dijannah dengan baju hijau". 

Kedudukan sanad : 

Ubaidilah bin Musa (128-213 H) dinilai oleh Al Hafidz, tsiqoh dan seorang 
syiah. 

Isroil bin Yunus (w. lebih daril60 H) dinilai oleh Al Hafidz, Tsiqoh 
diperbincangkan tapi tidak merusak haditsnya. 

Abu Ishaq 'Amr bin Abdulloh (w. 129 H) dinilai Al Hafidz Tsiqoh banyak 
haditsnya, berubah hapalannya di penghujung usianya. 

Abu Maisaroh Amr' bin Syarhabil (w. 63 H) seorang KibarTabi'in 
ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma'in, Al Hafidz Ibnu Hajar menghitungnya 
sebagai Mukhodrom, yaitu orang yang menemui zaman jahiliyah dan 
kehidupan Nabi sholollohu alaihi wa salam tapi bukan sahabat karena 
tidak pernah bertemu dengan Nabi sholollohu alaihi wa salam. 

Oleh karena Ia adalah seorang Tabi'1 maka haditsnya mursal dan 
termasuk kedalam hadits dhoif walaupun ada sebagian ulama yang 
menerima riwayat Mursal. 

Cara mengkompromikan riwayat-riwayat ini sebagaimana yang 
dijelaskan oleh Syaikh Badrudin Zakarsyi dalam kitabnya ai B urhan fn uiumit 
Qur'an (1/207-208) yaitu ada dua pendapat : 

I. Bahwa ayat yang pertamakali turun (secara mutlak) Surat Al 'Alaq 
ayat 1-5, lalu yang pertamakali turun untuk bertabligh 
(berdakwah) adalah Surat Al Mudatsir ayat 1-5 dan surat (secara 
lengkap) yang pertamakali turun adalah surat Al Fatihah. 

II. Yang pertamakali turun untuk nubuwah (Muhammad menjadi nabi 
sholollohu alaihi wa salam) adalah surat Al 'Alaq dan yang 
pertamakali turun untuk mengangkat Beliau sholollohu alaihi wa 
salam sebagai Rosul adalah surat Al Mudatsir. 

3. Firman Alloh "bangunlah, lalu berilah peringatan!", maknanya bahwa 
Nabi Muhammad Sholollahu alaihi wa Salam diutus untuk memberi 
peringatan dan kabar gembira bagi manusia dalam menyampaikan 
risalah Islam, peringatan diberikan kepada orang yang tidak beriman 
kepada beliau berupa ancaman kesengsaraan kehidupan di dunia dan di 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




akhirat dengan tempat kembali terakhirnya adalah neraka jahannam, 
Alloh Subhana wa Ta'ala berfirman : 



(11) J*>J uaJU OAA.JJ) 4^' 4> J^ '- 4J ! 



"Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti 
peringatan dan yang takut kepada Tuhan YangMaha Pemurah walaupun dia tidak 
melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia". 
(QS. Yasin : 11) 



Jtl I Aj IjUa^Atl JLUlb IjjiS (jjill JjUuj jjjilaj jjjUuu Ul jjlujjjJl Juijj Uaj 

( 56 ) 'jjA Ijjjji Uaj J\j] IjJajIj 



"Dan tidaklah Kami mengutus rasul-rasul hanyalah sebagai pembawa berita gembira dan 
sebagai pemberi peringatan ; tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil 
agar dengan demikian mereka dapat melenyap kan yang hak, dan mereka menganggap ayat- 
ayat kami dan peringatan- peringatan terhadap mereka sebagai olok-olokan". (QS. Al 
Kahfi : 56) 



Aj 2 ujjj U £AaJl f JJ jjjjj LgJja. j- 9 J <J jSJl j*f jjjjj UjjC- Uiji tUUl UjUji ^JSj 

( 7 ) jj*lUl J JjjAj AjaUl J Jjjfl 



"Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu 
memberi peringatan kepada ummul Qura (penduduk Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) 
sekelilingnya serta memberi peringatan (pula) tentang hari berkumpul (kiamat) yang tidak 
ada keraguan padanya. Segolongan masuk surga, dan segolongan masuk Jahannam". (QS 
Syuuro : 7) 

Sedangkan kabar gembira diberikan kepada orang-orang yang beriman 
dengan kehidupan dunia yang bahagia dan tempat kesudahan yang 
abadi di Jannah-Nya, Alloh Subhana wa Ta'ala berfirman : 



IjSjj LU£ jLgUUl I^jUj jj (j jaj ujLU. ji cjUJlLaj) IjLaC j Ijjj) jjiS) jUuj 

^ljji tfj2 L^jUjjj 4j Ijjij U jj USjj JA I IJA IjllS lijj Sjjj jj t^J 

(25) jj^ti L$j2 Jj Sjjlaj 



"Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa 
bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap 
mereka diberi rezki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan : 'Tnilah yang 
pernah diberikan kepada kami dahulu. " Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk 
mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al 
Bacjoroh : 25) 

Dalam hadits yang shohih Nabi Sholollahu alaihi wa Salam memberikan 
kabar gembira bahwa orang yang beriman kepadanya akan masuk surga 
sedangkan orang yang enggan akan masuk neraka, Imam Bukhori 
dalam shohinya (no. 7280) dari jalan Abu Huroiroh Rodhiyallohu anhu, 
bahwa Nabi sholollohu alaihi wa salam bersabda : 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




4. 



j* Jli JL Qaj Ajx Ji j U Ijlli qa H\ t Ajkll jjiijj ^^lai 

^i U&2 *siC- qaj t AjaJ) 



"Setiap Umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, 
wahai Rosululloh siapakah orang yang enggan itu? Jawab Beliau : "Barangsiapa yang taat 
kepadaku, akan masuk jannah dan barangsiapa yang bermaksiat kepadaku maka itulah 



orang yang enggan". 

Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Thobroni dalam Mu'jam 
Ausathnya (no. 820) dari Abu Said Al Khudri Rodhiyallohu anhu dengan 
lafadz : 

jllll Lj JLua£' QAj i AlaJl ^jjcUai qa 

" Barangsiapa yang mentaatiku masuk jannah dan barangsiapa yang bermaksiat kepadaku 
masuk neraka". 



Imam Al Haitsami berkata di dalam Majmu Zawaid : "Perowinya adalah 
para perowi hadits shohih". Akan tetapi untuk menilai hadits ini shohih perlu 
dipertimbangkan lagi karena didalam sanadnya ada rowi yang bernama 
Kholaf bin Kholifah (w. 181 H) yang dinilai Al Hafidz, shodhuq berubah 
hapalannya pada penghujung usianya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh 
Syu'aib Arnauth didalam taliqnya terhadap Musnad Ahmad (no. 8728) 
Firman Alloh "dan Tuhanmu agungkanlah!" hal ini mirip dengan firman 
Alloh Subhana wa Ta'ala yang memerintahkan kepada hamba-Nya untuk 
bertakbir terhadap hidayah yang telah Alloh Subhana wa Ta'ala 
anugerahkan kepadanya, 

4li! ! jJ&A U jl^ 

(37) j j,uA^ I jAAjj j^lU U Js> 



a j jilll aJUj j U jUj Uj jki 4li! JLL jj 



" Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, 
tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah 
menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya 
kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik". (QS. Al 
Hajj : 37) 



±{Jui qJa$ jlllj j4$i! Qa &Vujj jjjllSl jU jl jiil 4jfl Jjji j il! jUla a j j^jj 

JJJjSl AIS! Jjjj J^i f Ui QA SjJti jLu Jc- ji LUaj JA jU jj» J 4 aUjU J^JbUl A 

(185) jjj^ u aIsi ijjjSjSj si*ii ijLkiij jU*ii Ujj Uj 



"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya 
diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan- 
penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena 
itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka 
hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia 
berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada 
hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




5 . 



6. 



mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu 
bersyukur". (QS. Al Bacjoroh : 185) 

Sebagaimana kisah yang masyhur dalam siroh Nabawi tatkala para 
sahabat mendengar keislaman Umar bin Khotob, maka bergema takbir 
sampai terdengar dari Baitulloh. 

Firman-Nya "pakaianmu bersihkanlah" maka pakaian pertama yang perlu 
dibersihkan adalah jiwa, karena sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa, 
sebagaimana firman-Nya : 

j-# jji. Liij j jisii lLijjj jj-u jj jijj L-uUi ujjji g 

(26) j 4^ pUJ 

"Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk 
menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang 
paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, 
mudah-mudahan mereka selalu ingat". (QS. Al A'rof: 26) 

Dan juga bersih dari kotoran dan najis secara inderawi, karena Alloh menyukai 
oranjg-orang yang membersihkan diri, 

jjjau jL^j Aj2 ^j£j jl ^JJ Jji j-a j Jsul\ J& jju-ui .WujaI ) jji Ajj ^j u 

( 108 ) y 

"Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. Sesungguh- nya 
mesjid yang didirikan atas dasar tacjwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut 
kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin 
membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih". (QS. At 
Taubah : 108) 

Alloh juga memerintahkan untuk memakai pakaian yang indah ketika akan 
beribadah, 

jjSjLiU) uau U 4 j) IjSjujU Uj IjjjUuIj tjlij JS ^£jjjj )j JjL L 

( 31 ) 

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan 
minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- 
orangyang berlebih-lebihan" . (QS. Al A'rof: 31) 

Berpakain bersih dan rapi sangat dianjurkan oleh syariat, sebagaimana Nabi 
Sholollahu alaihi wa Salam bersabda : 

aJbC' Jc- Aiuu jji jjj ji uau <&) j) 

" Sesungguhnya Allah itu mencintai kalau melihat bekas ke-nikmatanNya atas hambaNya 
itu, " 

Diriwayatkan oleh Imam Termidzi (no. 2819) dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis 
hasan. 



Firman Jalla wa A'laa "dan perbuatan dosa (hijrohlah) tinggalkanlah," ini 
adalah salah satu makna hijroh yang telah disinggung pada pembahasan 
hadits no. 1, yaitu hijroh dari perbuatan maksiat kepada perbuatan taat 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




kepada Alloh, baik itu syirik ataupun dosa-dosa lainnya. Alloh Subhana 
wa Ta'ala senantiasa menasehati hambanya untuk menjauhi perbuatan 
dosa dan membuka tangan-Nya untuk mengampuni orang-orang yang 
berbuat dosa siang dan malam yang merendahkan diri memohon ampun 
kepada-Nya, Imam Muslim dalam shohihnya (no. 2759) mengeluarkan 
sebuah hadits dar jalan Abu Musa Al-Asy'ari Rodhiyallohu anhu dari Nabi 
sholollohu alaihi wa salam bahwa Beliau bersabda : 



u» <-_i jjjJ oS) Jojuujj i ha ujlul Jjiib dJj jjil jl 

l$JjJL4 j-a (Jjuuill ^iiaj t Jjlll 



" Sesunggunya Alloh Subhana wa Ta'ala membentangkan tangan-Nya pada malam hari 
untuk menerima taubat hambanya yang melakukan kesalahan pada siang hari dan Dia juga 
membentangkan tangan-Nya pada siang hari untuk menerima taubat hambanya yang 
melakukan kesalahan pada malam hari, sampai matahri terbit dari barat". 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




SYAROH HADITS NO. 5 

CARA NABI Sholollahu alaihi wa Salam MENGHAPAL WAHYU 



Berkata Imam Bukhori 



(...) vW-4 



1 Jl2 (jj u jj» UjL^. Jli AjIjC' jj) LjjLa. jl2 Jj&UUuu) (jj jj Uj4a - 5 

Jj*jj (jU Jlfl ( Aj JaJiU j j) 4j t^Jjaj V ) ^ILu fUjfl (/I (JjU^ jjC' (j^ Ajjluj 

(jji jiis _ 4 jjLU iJ j^j Lju) (jUj i liui Jjjjjii (ja ^uUj _ j Ajic- jji _ aIii 

Ut Jjjlui jlij . La^Ujaj - ^luuj 4 jI& jjl ^iu a - aIII Jjajj jU UU ^il L&gU j^i Uti (jjLjC- 
LIjLlU Aj Ujaj V ) (^LU 4lll JjjU - AjjLj Ujj^ . Lj^Ujjj pjUc- jj| UjjIj Lj£ La^Uj^) 
£jjli aUlji )3U ) dijijj i dljAuJ 4J Ajla^ jti ( <Ui j3j Ajljj. UUc- j) *Aj JjjlU 
- fdll Jjajj (jU&i . dijij (ji UjIc (jl ^j ( 4jLu UUc. (jl ^j ) Ui^jij 4J ^jjjjli Jl2 ( 4 jIj 3 
^iua - ^jjII diji Jjjja (jUaj) |3U t £auj) Jjjja aU) |3| Lllj Jju - ^luj Alc- jj) 

aiji La£ - ^sluj j AjIc- jj) 

4. Bab 



Penielasan : Sama seperti sebelumnya Imam Bukhori, belum memberikan 
judul untuk bab ini, melihat dari isi hadits yang ditampilkan, maka kami beri 
judul "4. Bab cara Nabi sholallahu alaihi wa salam menghapal wahtu 
yang diturunkan (Al Qur'an)". 



Hadits No. 5 

"haddatsanaa Musa bin Ismail ia berkata, haddatsanaa Abu 'Awaanah ia berkata, haddatsanaa 
Musa bin Abi Aisyah ia berkata, haddatsanaa Said bin jubair dari Ibnu Abbas Rodhiyallohu 
anhu tentang firman Allah Subhana wa Ta'ala [Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk 
(membaca) Al Quran Karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya) [Al Qiyaamah : 16]. Beliau (Ibnu 
Abbas) berkata : "Adalah Rosulullah sholallahu alaihi wa salam menggerak-gerakkan lidahnya 
dan kedua bibirnya ketika turun ayat kepadanya", Ibnu Abbas melanjutkan, saya akan 
(menunjukkan) kepada kalian menggerak-gerakkan kedua bibir, sebagaimana Rosulullah 
sholallahu alaihi wa salam menggerak-gerakkannya. Said (perowi dari Ibnu Abbas) berkata : 
Saya akan (menunjukkan) kepada kalian sebagaimana saya lihat Ibnu Abbas menggerak- 
gerakkannya -lalu Said pun menggerak-gerakkannya-. Maka turun firman Allah Subhana wa 
Ta'ala : { Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran Karena hendak cepat- 
cepat (menguasai)nya # Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di 
dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya.} [A1 Qiyaamah : 16-17] . Ibnu Abbas Rodhiyallahu 
anhu menafsiri : "mengumpulkan (Al Qur'an) di dadamu", lalu membaca ayat : { Apabila kami 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




Telah selesai membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu}. [Al Qiyaamah : 18]. Ibnu Abbas 
menafsiri : "Simaklah dan diam", { Kemudian , Sesungguhnya atas tanggungan kamilah 
penjelasannya }. [Al Qiyaamah : 19]. Lanjutnya, "kemudian atas tanggungan kami untuk kamu 
membacanya, setelah itu Rosulullah sholallahu alaihi zva salam jika Jibril alaihi salam datang 
kepadanya mendengarkan apa yang disampaikan, lalu setelah Jibril alaihi salam pergi baru Nabi 
sholallahu alaihi wa salam membacanya sebagaimana yang Jibril alaihi salam bacakan 
kepadanya" . 



Penielasan bioqrafi perowi hadits : 



1. Nama 
Kelahiran 
Negeri tinggal 
Komentar ulama 



Hubungan antar 
perowi 



: Abu Salamah Musa bin Ismail 
: Wafat 223 H di Bashroh 
: Bashroh 

: Imam Ibnu Ma'in berkata : "Tsiqoh Ma'mun 
(dipercaya)", Imam Ibnu Sa'ad berkata : "Ia Tsiqoh 
dan banyak haditsnya", ditsiqohkan juga oleh Imam 
Abu Hatim, Imam Ibnu Hibban dan Imam Al'ijli. 

: Ia meriwayatkan dari Abu Awanah sebagaimana 
ditulis oleh Imam Al Mizzi 



2. Nama 
Kelahiran 
Negeri tinggal 
Komentar ulama 



Hubungan antar 
perowi 



: Abu 'Awaanah Al Waddhooh bin Abdullah 
: Wafat 175 H atau 176 H 
: Waasith 

: Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Sa'ad, Imam Ibnu 
Hibban, Imam ATijli dan Imam Ibnu Syaahiin. Ia 
digolongkan oleh Imam Ibnu Ma'in, Imam Ahmad, 
Imam Ibnul Mahdi, Imam Abu Zur'ah dan Imam Abu 
Hatim, "Dhobt Kitab" (Kokoh haditsnya jika 
meriwayatkan dari bukunya) 

: Ia meriwayatkan dari Musa bin Abi Aisyah 
sebagaimana dikatakan oleh Imam Al Mizzi 



3. Nama 
Kelahiran 
Negeri tinggal 
Komentar ulama 



Hubungan antar 
perowi 



: Abul Hasan Musa bin Abi Aisyah 
: Kufah 

: Ditsiqohkan oleh Imam Sufyan bin 'Uyainah, Imam 
Ibnu Ma'in, Imam Ibnu Hibban, dipuji oleh Imam 
Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abu Hatim menilainya, 
'Sholihul hadits', 

: Ia meriwayatkan dari Said bin Jubair sebagaimana 
dikatakan oleh Imam Al Mizzi 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




4. Nama 
Kelahiran 
Negeri tinggal 
Komentar ulama 



Hubungan antar 
perowi 



: Abu Muhammad Said bin Jubair 
: lahir 46 H wafat 95 H 
: Kufah 

: beliau adalah termasuk ulama yang dibunuh oleh Al 
Hajaaj, Kholaf bin Kholifah bercerita : "haddatsanaa 
pengawal Al Hajaaj ia berkata, saya melihat kepala 
Said bin Jubair setelah dipenggal dan jatuh ke tanah, 
terucap "Laa Ilaaha illallah". Ja'far Ibnu Abil 
Mughiroh berkata : "Ibnu Abbas jika berkunjung ke 
kufah dan ada penduduknya yang minta fatwa 
kepadanya berkata, 'Bukankah ditengah-tengah 
kalian ada Ibnu Ummi Ad-Dahmaa'a (Said bin 
Jubair)'. Imam Ibnu Hibban berkata : "Beliau Faqiih, 
Aabid, Faadhil dan Waro"'. 

: Ibnu Abbas Rodhiyallahu anhuma adalah termasuk 
gurunya yang utama. 



5. Nama 
Kelahiran 
Negeri tinggal 
Komentar ulama 
Hubungan antar 
perowi 



Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Mutholib 

Wafat 68 H di Thoif 

Madinah 

seorang ulama sahabat, penerjemah Al Qur'an 
beliau adalah sepupunya Rosulullah sholallahu alaihi 
wa salam 



(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibu/ kamai Ai Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib 
Ibnu Hajar) 



Penielasan Hadist : 



1 . 



2. 

3. 



Hadits ini menerangkan pengajaran dari Allah Subhana wa Ta'ala 
kepada Nabi-Nya sholallahu alaihi wa salam bagaimana metode dalam 
menerima wahyu dari Malaikat utusan-Nya, yaitu agar menyimak 
terlebih dahulu karena nanti Allah Subhana wa Ta'ala yang akan 
menjamin hapalan Al Qur'an di dada Nabi-Nya. 

Hadits ini juga memberikan faedah kepada kita agar jangan tergesa- 
gesa dalam menerima sebuah berita. 

Hadits ini juga dalil bahwa Alloh Subhana wa Ta'ala yang akan menjaga 
Al Qur'an, sebagaimana dalam firmannya : 



(9) dlj j^iil U2jj IjI 



"Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya kami benar- 
benar memeliharanya" (QS. Al Hijr : 9) 

Termasuk juga didalamnya hadist-hadits Nabi sholallahu alaihi wa salam, 
dikarenakan Allah Subhana wa Ta'ala juga berfirman dalam hadits ini : 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




4. 



(19) £,! 



" Kemudian , Sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya ". (QS. Al 
Qiyaamah : 19) 

Penjagaan Al Qur'an dan hadits-hadits Nabi sholallahu alaihi wa salam 
diantaranya, Allah Subhana wa Ta'ala akan bangkitkan setiap abadnya 
ulama mujadid yang mengingatkan kembali ajaran-ajaran Islam yang 
murni, Rosulullah sholallahu alaihi wa salam bersabda : 



uJ qa Ajua AjLa yjii j J& I sJl gJ jjajj aII) Q) 



"Sesungguhnya Allah membangkitkan untuk umat ini setiap penghujung abad orang yang 
Mujadid (memperbahurui) agama-Nya" . 

Hadits ditakhrij oleh Imam Abu Dawud (no. 4291) dan dishohihkan oleh Syaikh 
Al-Albani dalam Ash-Shohihah (no. 599). 

Al Qur'an ini dibawa oleh Malaikat Jibril alaihi salam, barangsiapa yang 
memusuhinya maka ia telah kafir dan akan menjadi musuh Allah 
Subhana wa Ta'ala -Naudzubillahi min dzalik- 



(jju uj AjJj Qjj UaI ) iiuaj» ful) jjib dLls 4jjj 4jli JjjjaJ )j4C jtS qa 

jjjilH] j4C- aJJI JI£jjj Jjjj^j Aluj jj AjSjUjj All )j4C qa (97) (jLLajjl! 



(98) 

“Katakanlah: "Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, Maka Jibril itu Telah menurunkannya 
(Al Quran) ke dalam hatimu dengan seizin Allah; membenarkan apa (kitab-kitab) yang 
sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. # Barang 
siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, 
Maka Sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir". (Qs. Al Baqoroh : 97-98). 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




SYAROH HADITS NO. 6 

MUROJA'AH BACAAN AL QUR'AN NABI Sholollahu alaihi wa Salam 
Berkata Imam Bukhori : 



(...) - 5 

iVav<a jj jjou l nAvj ^ j jA jlt jC (juujJ UjjL) 4iil 4 j& U jjjLI jl2 jl4j& Inhy - 6 

4j£> jj 4li| 4 jj£> ^jjjil JlS ajau j jA j]| (JjUJJ U jjL! Jti Alil 4 jC UjjL! JU 

U» jl£ j t j>ujU]| J jvi - ^iuuj 4_j£' jjl ^lua - aI^i Jjuu j jU jii pujilc’ jji jc 4ii 

t jl jill 4 -uj jIIjS jU jxa j j^a aJj 3 J£ dtiL jUj t Jjjja. jj^ jUita j jjSj 

. AL-uj^J) ^jjll j a jjLIU Jj^i - ^Iujj 4_tlc jjl ^lu a - 4LI Jjuj jli 



5. Bab 



Penielasan : Sama seperti sebelumnya Imam Bukhori, belum memberikan 
judul untuk bab ini, melihat dari isi hadits yang ditampilkan, maka kami beri 
judul "5. Bab Murojaah bacaan Al Qur'an Nabi sholallahu alaihi wa 
salam dengan Jibril alaihi salam pada bulan Romadhon". 

Hadist No. 6 

"Haddatsanaa 'Abdaan ia berkata : akhbaronaa Abdullah ia berkata, akhbaronaa Yunus dari Az- 
Zuhri (ganti sanad) haddatsanaa Bisyr bin Muhammad ia berkata, akhbaronaa Abdullah ia 
berkata, akhbaronaa Yunus dan Mahnar dari Az-Zuhri yang serupa ia berkata, akhbaroni 
Abaidillah bin Abdullah bin Abbas Rodhiyallahu anhumaa ia berkata : Rosididlah sholallahu 
alaihi wa salam orang yang paling dermawan, Beliau lebih dermawan lagi pada bulan 
Romadhon pada saat bertemu Jibril alaihi salam dan Beliau menemuinya setiap malam bulan 
Romadhon untuk bertadarus Al Qur'an. Rosulullah sholallahu alaihi wa salam adalah orang 
yang paling dermawan dengan kebaikan melebihi angin yang bertiup". 



Penielasan bioqrafi perowi hadits : 



1. Nama 
Kelahiran 
Negeri tinggal 
Komentar ulama 



Abu Abdurrokhman Abdullah bin Utsman Abdan 
lahir 145 H wafat 221 H 
Al Marwazi 

Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Al 
Hakim berkata : "Ia adalah Imam ahli hadits 
dinegerinya". Imam Ahmad berkata : "Shohihul 
hadits, sedikit kelirunya" (Thobaqootu! Hufaadz 1/32 
Suyuthi). 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




Hubungan antar 
perowi 



: Ia meriwayatkan dari Abdullah Mubarok 
sebagaimana ditulis oleh Imam Ibnu Abi Hatim 
dalam Jarh wa Ta'dil (no. 518) 



2. Nama 
Kelahiran 
Negeri tinggal 
Komentar ulama 

Hubungan antar 
perowi 



Abu Abdurrokhman Abdullah ibnul Mubarok 
Wafat 181 H 
Al Marwazi 

seorang imam yang masyhur 

Yunus adalah diantara deretan gurunya 

sebagaimana dikatakan oleh Imam Al Mizzi 



Abu Yazid Yunus bin Yazid 
Wafat 159 H 
Iliya 

Ia dhobt kitab sebagaimana dikatakan oleh Imam 
Ibnul Mahdi dan Imam Ibnul Mubarok, ditsiqohkan 
oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban. 

Imam Ibnu Ma'in berkata : "murid Zuhri yang paling 
tsabit yaitu, Malik, Ma'mar, Yunus, Uqoil, Syu'aib bin 
Abi Hamzah dan Ibnu Uyyainah". Imam Al Mizzi 
berkata : "Ia belajar dengan Az-Zuhri 12 tahun 
dikatakan 14 tahun". 

4. Imam Az-Zuhri, biografinya telah lewat pada hadits no. 3 



Nama 
Kelahiran 
Negeri tinggal 
Komentar ulama 



Hubungan antar 
perowi 



Huruf (£) artinya pergantian sanad yaitu penulis kitab meriwayatkan dengan 
sanad lain yang semisal dengannya. 



5. Nama 
Kelahiran 
Negeri tinggal 
Komentar ulama 

Hubungan antar 
perowi 



: Abu Muhammad Bisyir bin Muhammad 
: Wafat 224 H 
: Al Marwazi 

: ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Hibban dan dikatakan 
oleh beliau juga, ia seorang 'Murjiah'. 

: ia mendengar dari Abdullah ibnul Mubarok 
sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ahmad Al 
Kilaabaadzi dalam Al Hidayah (no. 132) 



6. Abdulloh ibnul Mubarok biografinya telah lewat (no. 2) 

7. Yunus bin Yazid juga telah berlalu (no. 3) 



8. Nama 
Kelahiran 
Negeri tinggal 
Komentar ulama 
Hubungan antar 
perowi 



Abu Urwah Ma'mar bin Rosyid 
lahir 96 H wafat 154 H 
Bashroh 

seorang imam yang masyhur 

salah satu murid terbaiknya Imam Az-Zuhri 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




9. Nama 

Kelahiran 
Negeri tinggal 
Komentar ulama 



Hubungan antar 
perowi 



: Abu Abdillah Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin 
Mas'ud 

: wafat 94 H atau 98 H 
: Madinah 

: Seorang Tabi'I Imam yang masyhur salah satu dari 
tujuh ahli fiqih (Al Fuqohaaus Sab'ah). DR. Hamd 
bin Ibrohim (Fatawa wa istisyaaroot, tanggal 20/7/1424 H) 
menjawab sebuah pertanyaan berkaitan dengan 
siapa saja yang disebut sebagai tujuh ahli fiqih, 
mereka semua adalah Tabi'in dan berikut nama- 
namanya : 

1. Said ibnul Musayyib (w. 94 H) 

2. Urwah bin Zubair (w. 94 H) 

3. Abu Bakr bin Abdurrokhman bin Harits (w. 94 H) 

4. Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah (w. 98 H) 

5. Khoorijah bin Zaid bin Tsaabit (w. 99 H) 

6. Al Qosim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash- 
Shidiq (w. 107 H) 

7. Sulaiman bin Yasaar (w. 107 H) 

: beliau mendengar dari Ibnu Abbas Rodhiyallahu 
anhu sebagaimana tulis oleh Imam Al Kilaabaadzi 
dalam Al Hidayah (no. 700) 



10. Abdullah bin Abbas Rodhiyallahu anhumaa telah lewat biografinya di 
hadits no. 5 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibui kamai Ai Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib 
Ibnu Hajar) 



Kedudukan Sanad : terdapat disini seorang perowi ahli bid'ah (murjiah) 
yaitu Bisyir bin Muhammad, timbul pertanyaan mengapa ulama ahlus 
sunnah (diantaranya Imam Bukhori) mengambil hadits dari seorang rowi ahli 
bid'ah, padahal Imam Ibnu Siriin Rokhimahullah berkata dengan tegas 
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rokhimahullah dalam 
muqodimah kitab shohihnya (no. 27) : 

ljj| (Jj *! VI <jC- f uj£J (ji JjpLa-uul IL±^. jixa. jj| Uj.Aa. - 27 

Jl a U3 Ijju^ Ijlli Ajiail j LaL jUui^I n£r MjlCuuJ I jjjLi ki Jli Aj i uu 



"Haddatsanaa Abu Jajar Muhammad ibnush Shobbaah, haddatsanaa Ismail bin Z akariya dari 
‘Aashim Al-AInval dari Ibnu Siriin ia berkata : " mereka dahulu tidak menanyakan tentang 
isnad, ketika (mulai) terjadi Jitnah mereka (baru) mengatakan, sebutkan perowi-perowi kalian, 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




lalu dicek, kalau ia ahlus sunnah diambil haditsnya kalau dicek dan (ternyata) ia ahli bid'ah 
tidak diambil haditsnya". 

Maka dhohir perkataan Imam Ibnu Siriin, rowi-rowi yang dikatakan sebagai 
ahli bid'ah, haditsnya tidak diambil. Namun kita dapati dalam kitab-kitab 
haditsnya Ahlus sunnah mereka juga meriwayatkan dari perowi yang 
tertuduh sebagai ahli bid'ah, bagaimana hal ini? Jawabannya kita serahkan 
kepada Syaikh Abul Hasan yang telah kami ringkas pendapatnya dalam 
kitabnya 'Ittihaatun Nabiil (soal no. 104)' : 

Soal no. 104 

Mengapa diterima riwayat dari Ahiu Bid'ah, padahai syarat hadits shohih adaiah 
rowinya harus adii ? 

Jawaban : 

Para uiama ketika mendefinisikan sifat adii, adaiah rowi tersebut Musiim, tidak 
terang-terangan meiakukan dosa besar dari sisi syahwat dan tidak sering meiakukan 
dosa kecii. Kemaksiatan ada dua jenis : dari sisi syahwat dan dari sisi syubhat. Dan 
yang diiakukan oieh Mubtadi' adaiah kemaksiatan dari sisi syubhat dan mereka tidak 
menyengaja menyeiisihi Ahius sunnah, meiainkan karena kefasikan daiam menta'wii. 
Seandainya kita toiak riwayat rowi seperti ini, maka kita akan menoiak banyak seka/i 
hadits-hadits Nabi shoiaiiahu aiaihi wa saiam. oieh karena itu kami memiiih definisi adii 
adaiah menjauhi dosa besar dari sisi syahwat bukan dari sisi syubhat, dikarenakan rowi 
yang seperti ini seoiah-seoiah dhohirnya ia adaiah orang yang bertakwa kepada Aiioh 
dan beribadah kepada Aiioh dengan ucapan dan keyakinan bid'ahnya yang merupakan 
hasii penta'wiiannya, dan ada sebagian rowi yang daiam bid'ahnya berkeyakinan bahwa 
berdusta adaiah kekafiran seperti khowarij, sehingga kita aman dari kedustaanya 
terhadap Rosuiuiioh Shoioiiahu aiaihi wa Saiam bersamaan bahwa ia adaiah rowi yang 
dhobt misainya. Dan ada juga rowi Mubtadi yang memboiehkan berdusta atas nama 
rosuiuiioh Shoioiiahu aiaihi wa Saiam untuk menguatkan kebatiiannya atau sebab iain, 
maka rowi seperti ini kita toiak dan tidak ada kemuiian baginya. Para uiama teiah 
menjeiaskan perincian tentang masaiah rowi mubtadi ini. Ada juga sebagian uiama 
yang memberikan definisi adii adaiah yang seiamat dari sebab-sebab kefasikan dan 
menjaga kehormatan dirinya, maka sebab kefasikan disini adaiah yang berkaitan 
dengan syahwat". [seiesai nukiianj 

Al Hafidz Ibnu Hajar menulis dalam kitabnya 'Nuhbatul Fikar' : "kemudian 
bid'ah, bisa berupa bid'ah yang mengkafirkan atau yang hanya memfasikkan 
(peiakunya), untuk yang pertama tidak diterima (haditsnya) orang tersebut menurut 
jumhur (mayoritas uiama), yang kedua diterima seiama ia bukan juru dakwah daiam 
bid'ahnya menurut pendapat yang benar, kecuaii jika ia meriwayatkan hadits yang 
menguatkan bid'ahnya, maka ditoiak menurut pendapat yang terpiiih. Demikianiah yang 
dijeiaskan oieh Juuzajaani gurunya NasaT'. 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




Penielasan Hadist : 



1. 



Rosulullah sholallahu alaihi wa salam memang sudah terkenal Beliau 
adalah seorang yang dermawan baik sebelum diutus sebagai Nabi, 
maupun sesudah diangkat menjadi Nabi. Dalam hadits no. 3 tentang 
kisah Nabi sholallahu alaihi wa salam yang ketakutan setelah menerima 
wahyu dari Jibril alaihi salam disana dinukilkan bagaimana 
penggambaran Ummul Mukminin Khodijah Rodhiyallahu anha terhadap 
suaminya yang gemar membantu orang yang membutuhkan baik moril 
maupun materil. Adapun setelah diutus menjadi Nabi, Beliau sholallahu 
alaihi wa salam tidak pernah berubah sikap kedermawanannya, apalagi 
Allah Subhana wa Ta'ala melarang kepada umatnya agar tidak memiliki 
sikap bakhil, Allah Subhana wa Ta'ala berfirman : 

(23) jj^ JUa-# Js U j kSUI U#j I ja. 

(24) 4^1 > Alil c£ Jj£ 



& Uj j^jli U I U& 



"(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang 
luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan- 
Nya kepadamu. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan 
diri, # (yaitu) orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. dan 
barangsiapa yang berpaling (dari perintah-perintah Allah) Maka Sesungguhnya Allah 
Dia-lah yangMaha Kaya lagi Maha Terpuji". (QS. Al Hadiid :23-24) 



(io) (9) (8) <y*^-'j J^j > 



" Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup # Serta mendustakan 
pahala terbaik, # Maka kelak kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar". (QS. Al 
Lail : 8-10) 



Ua (jjSjIalui jjj jft Jj | jji. jA A U^a°l qa a 1}| pbUi Uj jjIajj qj 13| <j ua^yj Uj 

(180) JH^ j jUa_i Ljj AJlj (jjajUlj pljUu-Ul UjIjjj» AHj 4UU2ll ^jj Aj Ijliu 



2. 



"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada 
mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya 
kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan 
dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan 
(yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. 
Ali Imron : 180) 



Bulan romadhon adalah bulan Allah melipatgandakan amalan-amalan 
yang baik, sebagaimana sabda Beliau sholallahu alaihi wa salam dari 
jalan Abu Huroiroh Rodhiyallahu anhu dalam riwayat shohih Muslim (no. 



2763) : 

^l jkj jC Alil Jli LiauUa 



4 _iLja_luj ^l jUC' A u j^yll Li&UUaj <jj| J j£ 

J&S Jj a l-aUlaj Ajj^-ui £Jj 4 j j jki Uij J AjlS ^jlsUl 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




3. 



"Setiap amalan anak Adam dilipatgandakan sepuluh kali lipat kebaikan sampai tujuh ratus 
kali lipat. Alloh Azza zva Jalla berfirman, kecuali puasa karena itu untuk-Ku, Aku sendiri 
yang akan membalasnya dengan sebab ia meninggalkan syahwat dan makanan karena-Ku". 

Berdasarkan hal ini Rosul kita langsung mencontohkan kepada umatnya 
untuk menambah kualitas dan kuantitas amalan ibadah di bulan 
romadhon diantaranya sikap dermawan dan ibadah-ibadah lainnya, 
Aisyah Rodhiyallahu anha (Shohih Muslim no. 2845) mengisahkan 
ibadahnya Nabi sholallahu alaihi wa salam di bulan romadhon : 






"Rosulullah sholallahu alaihi wa salam pada sepuluh terakhir (bulan ronadhon) 
bersungguh-sungguh apa yang beliau tidak bersungguh-sungguhnya pada selain waktu 



tersebut". 



Malaikat Jibril alaihi salam mengadakan muroja'ah Al Qur'an dengan 
Nabi sholallahu alaihi wa salam pada bulan romadhon setiap malam. 
pada bulan romadhon terakhir dari usia Beliau sholallahu alaihi wa 
salam Malaikat Jlbril alaihi salam datang mengadakan muroja'ah dua 
kali. 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 



SYAROH HADITS NO. 7 
KISAH HIRAKLIUS DENGAN ABU SUFYAN 



Berkata Imam Bukhori : 

( ... ) - 6 

jj JtS (j jA jc (..ijtU Ujo^l Jli ^iU (jj jj! Uj 4 a - 7 

jl 0 J-L^) Ulja. (jj jULuu Ul jl 0 J-L^) puUC j)j AJjI JjC jl J jJLuu» jjj 4 jjC jjj fUl) Jjc 
. 4 lll Jjluj jU yjJl SxUl - ^UalU Ijlkj IjjUj . g-Jji jj» lj£j ^ 4 j 2 I Juajl JSjA 
Jl ^Alcii ^ULU ^A j ajjti t gijjjS jlis j jUlui Ui Lgu 2 jU _ ^luuj AUc Uil ^^lua 
Jkjil )A£j UuU (_ijii ^i Jt&i AJLaLjjj lc Jj jsAlC J ^j ^jjll fUlaC AJjaj c 4 * jfv a 

i 4 juu^i ijjjij i Ja ojjji jiii . UuU js^jjii ui juiuj jj| jiia 4li ^c jj j Li 

^^jjjS jU 4 Jkji) I JA jC I JA jjLui J\ 4JUU Jji jli ^u . o j^Ja JjC ^A jlaali 

ji 4uc jjJiUu u» jji jU ^j 4 4jc Uuin ui£ ijjjtj ji ja f uuui Vji Aliiji . ojj.a£i 

. V ujL 4Jj 2 Jai Ikl ^£la jjii) |4A ji J^2 Jti . <— ujj jJ Uj2 jA Ull ^£a2 AjuU lJu£ JU 
Jj (Jjlis ^A jliijja f | 4 jjxjuj jjuUil lU) jUuti JU . V <uL (ilLs jj 4 jU) qa jL£ J^i JU 
Ajjjj AJaiujj ^_La Aj jj J^i Jti . jjJjJj Jj <UL jjuaLu ^i jjJjjj) Jti . ^A jLflx.ua 

j$3 JtS . V UiL Jti Ua JjAj ji Jji c_ii£iu AjjagT ^jj£ J ^2 Jti . V ujL Aji JUaj ji Ju 

L^j 2 JUji 4_ai£ ^j£Uj jjj Jli . tgj£ Jcli jA Ua j jU V oUa j 4l a jajj 4 V UiL jJ*j 
Ujjj lj jki) ljL oUl jaiiUi jL£ uaj£ 2 Jti . ^ju cjii 0 J4-I(ti J^i Jli . *Uai£i) oLa jjc uuu 
)j£jjuu Vj i oikj Alil IjAjC) JjAJ ljI^ ^£jjL liUa Jli . Aj a JUjj lla JUj 4 JtUoj Ajjjj 
J tii . AlUailj uflti*i)j JjLail j oblLaiU UgaUj 4 ^ijtui JjAj Ua )j£jj)j 4 UUU Aj 
l-ujj j Ujjuj Jljjil Uii j£i 4 Liuu jJ ^£j2 Aj| (Uj£ii 4 AjjjU jC (jjjiUui Aj Jfi jUak jlli 

JjSil )AA Jti Uai jt£ ji ‘"'ta» 4 ^ ji (Uj£ii JjSii )1 a ^£la £u\ Jli Ja UJjiUui j 4 tjjaji 
ljI£ 4 V ji Uij£ii (Ula j a AjU) j-a jt£ Ja dJjiUj j 4 AJj2 Jj2 JjAj jj. jjU Jkj UiiiJ AJj 2 
ji Jji Ljj&iU Ajjj^jj ^jj£ Ja dJjiUuj 4 AjjI Uila Ljliaj Ja. j iJjls Uila jj AjU) jj jt£ jii 
4 4il Jc lj1£jj gjUll Jje. Lji£i) jui j£j JJ AjI uajcI jii 4 V jl Uij£ii Jli Ua Jjaj 

4 JajjI) pUul ^Aj 4 0 jxjj) ^aAf t,fl*,.ua j) Uij£42 ^A jtfl*u^ j oj&jj) gaUi) ufl) jjU) «jjIUjj 
UJ jiUuij 4 ^jj ^ja, jUu^l jj! Ulii£j 4 jjjjjj ^gul uij£ii jjj-aSjj ^l jjUjji dJjiUuj 
AjljUuu iatt,Vi jja. jUaj^l UI j£j 4 V jl Uij£ii Aji jltli jl Uu Ajujj AJaa-m lk| AjjjI 
Uij£ii 4 ja£jjU Uaj dJjiUuj 4 j4*j V jLijil (Uii£j 4 V jl Uij£ii jUU jA dJjiUuj 4 lj jILIl 
ja£jaUj 4 jUj^l 0 iUc jC ^£L^JJJ 4 UUu Au )j£ jUu Vj t aII) IjAjsj ji ^ijaU AjI 
^icl ljj£ jSj 4 jJjtA (jaL i jUa ja UlUaluifl tla. JjAj Ua jt£ jti . uflU*i)j j L-allj EbtLaiU 
Ljj£ jJj 4 0 ftSJ TialaVii AjJ) gal^l J\ ^lbl J\ jii 4 ^£la AjI jlal j£l 4 jr jtl AjI 
AjIj Aj Uixj jIS) - ^luj AjJc jL) ^jlua - AjJ) Jjuj (—itj£j tc J ^u . 4_aji jC Tila*! oAjC 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




43 



4j£ JUi_a ja . ^jajI) jj»^jll fdi) ^uu )3lS d\J$£ JijA ^l 4 a242 c j junj ^j) 
AjIcAj tiljCjl >l2 4 xj lll t jj^Il £jj) j« J& ^Lui . ^jjll JSjA >1 Ajjjj JJ ^ll' 
jaIU) j jjjuuj^) ^j) Jijic' jii cjjIjj jis i jjjju ^i aiii cHjjj t ^iuu ^iui t ^^CuiVi 
Uuakj iiuj Vj Uj-U 4j iljuu Vj ^ll) V) 4 j*j V j*l ^£jjjj Ujjj f Ijuj 4_al£ J\ IjJUj ^Uil) 
U» Jli LUi jUlui Jji Jli ( jjj»iuu» UU Iji^-uil Ijljia IjJjj jli 4lll jjj j * UUji luaau 
tlillU t Uk ,>ij oljua^l Ujtljjlj t L>Uai) aUc jj£ c_iUU) $f !jfl j a ^jij t Jli 
tli j U»i . jlUaV) >j ilU AiLLj 4 j) t 4jiui jj) j-ai jj»i ilS Uk >i jua. ^jUU^^ 

lilui JijA j f UL) t.ivU/a jjiaUSl jj) jUj . J%uti\ J& Ali) >j) J±u j^Jajui AJi Uijj» 
jjjaju Jlii t jjjijil <Ul> U» jj ^jUai f ULl jjA JijA ji Uj>» t ^Uill j jU-aj >C 

Jlii t ^jaall jialj f l> JijA jUj jjiaUll Uwl J^ . LUjjA UjSjjuu) Sk fUi jUaj 
a4A jj» jTi-yj jaS t j^Ja ji jUiJ) Llla ^jklll j tUjlaj jja. Ajjill Uuij >) djlUj jja. 
^£j 2 jj» IjULa t LUL» jj|U» ^j) t_u£lj ^ jUj LUa^. j bU jj^jll ^) jT-yj 'jlU 4_aV) 
j^ ‘ tJia 4 j >ji ijkjJ UuUi . C> 

. V ^i > jjjLai Ijjiajli IjjAJ) Jli JijA d j.iVual Ualfl - ^iuij AjSc Uil >t^ - 4lil Jjuj j 
U la |4A JijA Jlii . jjjjjij ^A Jlii l-i jxj) jC UUjj t jTva 4j| d jjLx 3 t 4jj) Ijjjaj^ 
JijA jLui j t ^1x1) > ajjlaj jUj t AUajjj 4j t.iv)j/a J\ JijA t_u£ ^j . jgia 4_a^l d 4A 

- <j^' C$jA A ^Uja > LiUS aUi ^Sa. oaa> j»jj jUi t 'o * > Jl 

jj»I ^j j/aayj 4j S jUuiJ ^jjll f LalaU JijA jjli t ^jj Lij - ^iuuj 4_jc <&) >ua 
^££la Ljjjj jij Uuijllj ^bLall j > Ja t ^jjll jUxa U Jlii ^llal ^j t t-ijlwA L^jIjjU 
jij LaI^ t Uilc J5 U j>ji t L_j) jjV) J\ (ja^jl) jax. <L/»jV Ij^saUi t ^jjI I 1 U IjinlTi 

. J* ^Ajjj JU jLaj^l ja Qjjij t ^jjij JijA 
t AjC I jUajj 4j lj,VvL^ . Ljjij jii t >Lj J& »<*■ iT, Lgj jjjVi llj) >Ilia Ljls >) JUj 
JjAjII jC jaxaj oUjjj jLuaS jj ^ILaa aljj . JSjA jUa >i Lllj jl£2 



6. Bab 



Penielasan : Sama seperti sebelumnya Imam Bukhori, belum memberikan 
judul untuk bab ini, melihat dari isi hadits yang ditampilkan, maka kami beri 
judul "6. Bab Kisah Hiraqlius yang Membenarkan Nubuwah 
Muhammad sholallahu alaihi wa salam". 

Hadist No. 7 

"Haddatsanaa 'Abul Yamaan Al Hakam bin Naafi' ia berkata akhbaronaa Syu'aib dari Az- 
Zuhriy ia berkata, akhbaroni 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud bahawa 
'Abdullah bin 'Abbaas Rodhiyallahu anhu mengkhabarkannya bahiua Abu Sufyan bin Harb 
Rodhiyallahu anhu mengabarkannya, Hiroql (Hiraklius) mengundang orang-orang Quraisy 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




(pada waktu itu mereka sedang berdagang di Syam dan terjadi gencatan senjata antara 
Rosulullah sholallahu alaihi zva salam dengan Kafir Quraisy), mereka memenuhi undangan dan 
hadir di kota Iliyaa untuk menghadap di majelis Hiroql yang dipenuhi oleh para pembesar 
Romawi, kemudian dipanggillah penerjemah dan Hiroql berkata kepada orang-orang Quraisy : 
Siapakah diantara kalian yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan orang yang 
mengaku Nabi tersebut?, Abu Sujyan Rodhiyallahu anhu berkata, saya yang paling dekat 
hubungannya. Hiraql berkata, dekatkan ia kepadaku dan iringi juga teman-temannya serta 
tempatkan mereka dibelakangnya. Lalu Ia berkata kepada penerjemahnya, katakan kepada mereka 
saya akan bertanya tentang orang tersebut, jika ia (Abu Sufyan) membohongiku, dustakan ia. 
Abu Sufyan berkata, Demi Allah, sekiranya saya tidak malu untuk disifati sebagai pembohong, 
niscaya aku akan berbohong kepadanya. Pertanyaan pertama yang diajukan kepadaku adalah 
bagaimana nasabnya di tengah-tengah kalian? Saya berkata dia memiliki nasab yang mulia. 
tanyanya lagi, apakah klaim ucapannya sebagai Nabi pernah dilakukan orang sebelumnya? Aku 
jawab, belum pernah. Apakah sebelumnya orang tuanya ada yang menjadi raja? Aku jawab 
tidak ada. Tanyanya lagi, apakah orang-orang yang terpandang yang mengikutinya ataukah 
orang-orang yang lemah? jaiuabku ya, yang mengikutinya orang-orang yang lemah. Ia bertanya, 
apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Jawabku ya bertambah. Lanjutnya, apakah ada 
pengikutnya yang murtad karena marah (tidak puas) dengan agamanya setelah ia masuk 
(mengenal) Islam? jawabku tidak ada. Ia bertanya, apakah kalian pernah menuduhnya berdusta 
sebelum ia mengklaim dirinya adalah Nabi? Jawabku tidak. Lanjutnya, apakah ia pernah 
berkhianat? Jawabku tidak, dan sekarang kami pada masa gencatan senjata, kami tidak tahu apa 
yang akan dilakukannya. Aku tidak mampu menyisipkan kalimat selain ini. Tanyanya lagi, 
apakah kalian memeranginya? Jaiuabku iya. Lanjutnya, bagaimana peperangan kalian 
dengannya? Jaiuabku peperangan antara kami dengannya silih berganti, kadang kami menang, 
kadang ia yang menang. la bertanya lagi, apa yang diperintahkan kepada kalian? Jawabku, dia 
memerintahkan beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukan-Nya, meninggalkan apa yang 
diyakini nenek moyang kalian, memerintahkan kepada kami untuk sholat, bersedekah, menjaga 
diri dan menjalin tali silaturahmi. Hiraql berkata kepada penerjemahnya, katakan kepada Abu 
Sufyan, saya bertanya kepadamu tentang nasabnya, kamu menjawabnya dia memiliki 
kedudukan yang mulia ditengah-tengah kalian, demikianlah para Rosid yang diutus, ia memiliki 
nasab yang mulia ditengah kaumnya. Saya bertanya kepadamu apakah ada seorang diantara 
kalian yang sebelumnya mengaku sebagaimana yang dia klaim? jaioabmu tidak, kataku 
sekiranya ada orang sebelumnya yang mengklaim sebagaimana yang dia klaim, tentu aku 
katakan dia adalah orang yang meniru-niru pengakuan orang sebelumnya. Aku bertanya 
kepadamu apakah ia memiliki orang tua yang sebelumnya menjadi raja? jawabmu tidak, kataku 
sekiranya orang tuanya dulu adalah raja, berarti dia adalah orang yang ingin menuntut kembali 
kerajaan orang tuanya. Aku bertanya kepadamu apakah kalian menuduhnya sebagai pendusta 
sebelum ia mengaku sebagai Nabi? jawabmu tidak, aku mengetahui bahwa orang yang tidak 
pernah berdusta kepada manusia, tidak akan berani berdusta atas nama Allah. Aku berkata 
kepadamu apakah manusia yang terpandang yang mengikutinya ataukah orang-orang yang 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




lemah? jawabmu orang-orang yang lemah yang mengikutinya, begitulah pengikut Rosul. Aku 
bertanya kepadamu apakah bertambah atau berkurang pengikutnya? jawabmu bertambah, 
demikianlah iman hingga ia sempurna. Aku bertanya kepadamu apakah ada yang murtad 
diantara pengikutnya setelah memeluk islam? jawabmu tidak, demikianlah iman ketika sudah 
menancap di hati. Aku bertanya kepadamu apakah ia pernah berkhianat? jawabmu tidak, 
demikianlah Rosul ia tidak akan berkhianat. Aku bertanya kepadamu apa yang 
diperintahkannya? jawabmu dia memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, tidak 
mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, melarang kalian untuk beribadah kepada 
berhala, memerintahkan kalian untuk sholat, sedekah dan menjaga diri. Jika benar apa yang 
kamu katakan tentangnya, maka dia akan menguasai tempat berpijaknya kedua kakiku. Aku 
sudah tahu dia akan diutus, namun aku tidak menyangka bahwa dia adalah dari kalangan kalian. 
Sekiranya aku mengetahui dan aku mendapatkan kemudahan untuk berjumpa dengannya, aku 
akan menemuinya dan ketika berjumpa aku akan basuh kedua kakinya. Kemudian Hiraql 
meminta surat Rosulullah sholallahu alaihi wa salam yang dikirim kepadanya oleh Dahyah 
melalui pembesar Bushro, lalu surat itupun diantarkan kepada Hiroyl kemudian ia membacanya. 
Isinya : "Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dari 
Muhammad hamba Allah dan Rosul-Nya kepada Hiroyl pembesar Romawi. Kesejahteraan bagi 
orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, aku mengajakmu untuk memeluk Islam, maka 
masuk islamlah niscaya engkau akan selamat, Allah akan memberimu pahala dua kali. Namun 
jika engkau menolak, engkau akan menanggung dosa rakyat Ariisiyyin { Katakanlah : "Hai ahli 
kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara 
kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan 
sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain 
Allah". jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami 
adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)} (QS. Ali Imron : 64)". 

Abu Sufyan Rodhiyallahu anhu berkata, tatkala Hiroyl membaca surat dan menyelesaikannya 
terjadilah kegaduhan dan mulai banyak suara-suara, maka kami disuruh keluar dari ruangan. 
Aku berkata kepada teman-temanku pada saat kami disuruh keluar, Ibnu Abi Kabsyah (Nabi 
Muhammad sholallahu alaihi wa salam) telah membuat masalah sampai-sampai membuat takut 
raja orang kidit kuning (Romawi). Aku senantiasa yakin bahwa beliau sholallahu alaihi wa 
salam akan menang hingga Allah memberikan hidayah kepadaku untuk memeluk Islam. 

Adalah Ibnu Nadhur penguasa Iiliyaa dan sahabat Hiroql, Uskup (pemimpin) agama Nashroni 
di Syam. Ibnu Nadhur bercerita bahwa ketika Hiroql berkunjung ke Iiliyaa pada hari itu suasana 
hatinya sedang tidak enak, sebagian punggawanya pun menegurnya, kami merasa janggal 
terhadap diri engkau, apa yang terjadi?. Ibnu Nadhur berkata, Hiroql seorang dukun yang 
memiliki pengetahuan tentang ilmu Nujum (perbintangan). Hiraql berkata kepada 
pungggawanya ketika menjawab keheranan mereka, aku melihat bintang pada suatu malam 
yang mengisyaratkan bahwa raja yang dikhitan telah muncul, siapakah yang dikhitan dari 
penduduk bumi? punggawanya menjawab tiada yang dikhitan kecuali orang Yahudi. Engkau 
tidak usah merasa risau, perintahkan saja kepada penguasa daerah di wilayah kekuasaanmu, 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




untuk membunuh orang-orang Yahudi yang ada di wilayahnya. Kemudian tidak berselang lama 
datang utusan dari raja Ghossaan kepadanya yang mengabarkan tentang kemunculan 
Rosulullah sholallahu alaihi wa salam. Setelah Hiroql menerima berita ini ia berkata, pergilah 
dan periksalah apakah beliau dikhitan atau tidak, lalu mereka pun mengadakan penyelidikan dan 
melaporkan bahwa beliau dikhitan, Hiroyl bertanya apakah orang Arab dikhitan, jawab mereka 
dikhitan. Hiroyl berkata, beliau adalah raja umat ini dan telah keluar (diutus). Kemudian Hiroyl 
memdis surat yang ditujukan kepada sahabatnya di kota Roma yang setara keilmuwannya 
dengannya. Ketika Hiroql mengadakan kunjungan ke Himsho, belum sampai Himsho surat 
balasan dari sahabatnya sudah datang dan isinya menyetujui pandangan Hiroql bahwa Nabi 
sholallahu alaihi wa salam telah diutus dan beliau memang benar seorang Nabi. Lalu Hiroql pun 
mengumpulkan semua pembesar Romawi dan mengadakan pertemuan tertutup di istana 
Himsho. Semua pintu ruangan diperintahkan ditutup. Dalam pertemuan tersebut Hiroql 
berkata, “Wahai rakyat Romaioi, apakah kalian menginginkan kebahagiaan dan petunjuk 
sedangkan kekuasaan tetap menjadi milik kalian? Ikutilah Nabi tersebut!, maka mereka pun 
berhamburan menuju ke pintu seperti yang dilakukan oleh keledai liar, namun semua pintu telah 
dikunci rapat. Ketika Hiroql melihat mereka berlarian dan ia merasa putus asa terhadap 
keimanan mereka, ia pun berkata, Panggil mereka kembali! Kemudian ia berkata, perkataan saya 
tadi hanya untuk menguji keteguhan kalian terhadap agama kalian dan aku telah melihat 
keteguhan kalian, maka mereka pun bersujud dan ridho dengan perkataannya yang terakhir. 
Inilah akhir kisah Hiroql. Diriwayatkan oleh Shoolih bin Kaisaan, Yunus dan Ma'mar dari Az- 
Zuhri". 



Penielasan bioqrafi perowi hadits : 



1. Nama 
Kelahiran 
Negeri tinggal 
Komentar ulama 

Hubungan antar 
perowi 



: Abul Yaman Al Hakam bin Nafi' 

: lahir 139 H wafat 222 H di Himsho 
: Bahrain 

: Ditsiqohkan oleh Imam Abu Hatim, Imam Ibnu 
Hibban, Imam ATIjli berkata : "Laa ba'sa bih". 

: Ia meriwayatkan dari Syu'aib melalui catatan hadits 
(bukunya) yang diberikan kepada Al Hakam. 



2. Nama 
Kelahiran 
Negeri tinggal 
Komentar ulama 



Hubungan antar 
perowi 



: Abu Basyar Syu'aib bin Abi Hamzah 
: Wafat lebih daril62 H 
: Al Himsho 

: Ditsiqohkan oleh Imam Abu Hatim, Imam Yahya bin 
Ma'in, Imam Nasa'I, Imam AI'Ijli, dan Imam Ibnu 
Hibban. Imam Ahmad berkata : "Tsabat, Sholihul 
Hadits", 

: Imam Ibnu Ma'in mengatakan bahwa ia salah satu 
murid yang atsbat (yang paling tetap riwayatnya) 
dari Az-Zuhri 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




3. Az-Zuhri telah berlalu biogratinya 

4. Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah sudah berlalu biogratinya 

5. Abdulllah bin Abbas juga telah disinggung biogratinya 

Abu Sufyan Sokhr bin Harb 
Wafat lebih dari32 H 
Mekkah 

Beliau Rodhiyallahu anhu sebelumnya adalah tokoh 
kafir Quraisy yang paling memusuhi dakwah Nabi 
sholallahu alaihi wa salam. Terjadi beberapa 
peperangan dengan Nabi sholallahu alaihi wa salam 
yang dipimpin langsung oleh beliau Rodhiyallahu 
anhu. Masuk Islam sesaat sebelum terjadinya 
penaklukan kota Mekkah, kemudian keislamannya 
pun menjadi baik setelahnya. 

Kedudukan Sanad : Abu Sufyan mengisahkan ceritanya dengan Hiraklius 
yang pada waktu itu beliau masih kafir, padahal salah satu syarat 
diterimanya suatu hadits (khobar) adalah perowinya harus adil dan adil 
disini diantaranya adalah perowi tersebut Muslim, maka jawaban untuk 
permasalahan ini, kami ringkaskan dari penjelasan Syaikh Abul Hasan dalam 
Ittihafun Nabil soal no. 114 sebagai berikut : 

Soal no. 114 : Kapan disyaratkan keadi/ah apakah pada saat kejadian hadits tersebut 
atau pada saat menyampaikan ? 

Jawaban : disyaratkan pada saat menyampaikan hadits, seperti hadits dari Abu Sufyan 
yang beiiau sampaikan adaiah ketika beiiau masih Musyrik, jadi yang digunakan sebagai 
patokan adaiah ketika menyampaikan hadits, seandainya ada seorang rowi ketika 
kejadian haditsnya daiam keadaan Musiim, kemudian murtad dan menyampaikan hadits, 
maka tidak diterima. 

Penielasan Hadist : 

1. Kisah dialog Abu Sufyan dengan Hiraklius terjadi setelah perjanjian 
Hudaibiyah pada tahun 6 H, antara Nabi sholallahu alaihi wa salam 
dengan kafir Quraisy mengadakan kesepekatan gencatan senjata selama 
10 tahun. 

2. Tatkala Abu Sufyan akan diajak berdialog, Hiraklius menempatkan para 
sahabat Abu Sufyan dibelakangnya. Ini menunjukkan kecerdikan 
Hiraklius untuk menghindari Abu Sufyan mendustainya, ketika menjawab 
pertanyaan seputar Nabi Muhammad sholallahu alaihi wa salam yang 
nanti akan diajukan kepadanya. 

3. Pendusta adalah suatu gelar yang tidak disukai manusia secara fitrohnya. 
Syari'at pun melarang kita untuk berdusta, Allah Subhana wa Ta'ala 
berfirman agar kita menjauhi sikap dusta 



6. Nama 
Kelahiran 
Negeri tinggal 
Komentar ulama 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




4. 

5. 



Jh U» dj ^UuGl CjL' j 4 j£> 4J jji. j£2 4J]) (JjGags. ^jaau «ilij 

(30) jjji' JjS 'j^*'j jGjGl j* gAjil 

"Demikianlah (perintah Allah). dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di 
sisi Allah, Maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. dan Telah dihalalkan bagi 
kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, Maka 
jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta". 
(QS. Al Hajj : 30) 

Bahkan orang yang kebiasannya berdusta, akan dicap sebagai pendusta 
disisi Allah, Nabi sholallahu alaihi wa salam bersabda dalam Shohih 
Bukhori (no. 6094) dan Shohih Muslim (no. 6803) : 

c&J^' (j]j * J\ (SHi j^' (j]j ‘ j^' (SHi o\ 

‘ G^J^' (j]j ‘ jdl' J\ JJ^' (j]j ‘ JJ^' J\ iSHri (j]j ‘ 

Lilj£ 4ll) 

"Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, kebaikan menyebabkan masuk 
kedalam Jannah. Seseorang senantiasa jujur, hingga ditulis sebagai orang yang jujur. 
Sesungguhnya dusta membawa kepada kejelekan, kejelekan menyebabkan masuk kedalam 
neraka. Seseorang senantiasa berdusta, hingga ia ditulis sebagai pendusta disisi Allah". 

Nabi sholallahu alaihi wa salam memiliki nasab yang mulia, sebagai 
keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam, yang beliau alaihi salam dan 
Ibunya Hajar adalah manusia yang pertama kali membuka kota Mekkah. 
Banyaknya pengikut Nabi sholallahu alaihi wa salam dari kalangan orang 
yang lemah, dikarenakan biasanya sikap kesombongan jauh dari mereka, 
sehingga mudah dalam menerima kebenaran. Adapun orang-orang yang 
memiliki kedudukan, biasanya memilki sikap kesombongan dalam 
menolak kebenaran, apalagi kebenaran yang akan disebarkan, dianggap 
mengurangi kedudukan mereka dari sisi materi keduniaan. Nabi 
sholallahu alaihi wa salam bersabda dalam Shohih Bukhori (NO. 6657) : 
jGl) Ja' j i ijAJ fGl) Jc> i t fl* i flj» i 4oal) Ja' Jc- V' 

jjSj jjuj Jj& ia) ja. 

"Maukah kalian aku tunjukkan, (siapa itu) penghuni Jannah? (ia adalah) setiap orang yang 
lemah dan diremehkan, (namun) seandainya bersumpah atas nama Allah, akan dikabidkan. 
Sedangkan penghuni neraka adalah setiap orang yang banyak hartanya tapi kikir, keras dan 
kaku serta sombong". 

Allah Subhana wa Ta'ala juga mengisahkan bahwa dakwah nabi Musa 
alaihi salam, tidak diterima oleh Fir'an dan para pembesarnya, karena 
kesombongan yang bercokol didalam diri mereka. 
tjjj^jluli Ailaj (jjC-jS J\ (45) gjjl gUalluj UjGL gJjU dti'j ULuJ' ju 

(46) jUtc Gajfl IjjUj 

"Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda 
(kebesaran) kami, dan bukti yang nyata, Kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar kaumnya, 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




Maka mereka Ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong". (QS. Al 
Mu'minun : 45-46) 

6. Maksud dari perkataan Abu Sufyan Rodhiyallahu anhu ketika menjawab 
pertanyaan Hiraklius, Apakah ia (Nabi) pernah berkhianat? Dengan 
jawaban "tidak, dan sekarang kami pada masa gencatan senjata, kami 
tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Aku tidak mampu menyisipkan 
kalimat selain ini". Maksud dari "aku tidak mampu menyisipkan kalimat 
selain ini adalah, bahwa pertanyaan Hiraklius sebelumnya, hanya butuh 
kepada jawaban ya atau tidak, kemudian ketika sampai pada pertanyaan 
ini tentang tuduhan bahwa Nabi sholallahu alaihi wa salam pernah 
berkhianat, maka Abu Sufyan Rodhiyallahu anhu (yang waktu itu masih 
kafir) mendapatkan kesempatan untuk mencoba mengalihkan Hiraklius 
dengan memberikan jawaban secara diplomatis, bahwa memang 
sebelumnya kami (kaum Quraisy) tidak mengenal beliau (Nabi) sebagai 
seorang pengkhianat, hanya saja kami sekarang sedang mengadakan 
gencatan senjata dan kami tidak tahu kedepannya apakah ia (Nabi) tidak 
akan berkhianat (melanggar)isi perjanjian yang sudah disepakati. Hanya 
kalimat ini yang Abu Sufyan mampu untuk memberikan citra buruk Nabi 
Muhammad sholallahu alaihi wa salam kepada Hiraklius, karena 
sebelumnya Abu Sufyan malu untuk berdusta. 

7. Sudah menjadi sunnatullah bahwa dakwah yang haq akan diperangi oleh 
musuh-musuhnya, dan perihal kaum Nabi Muhammad akan memerangi 
beliau sholallahu alaihi wa salam, sudah pernah diterangkan oleh 
Waroqoh Rodhiyallahu anhu (hadits no.3) yang mana beliau juga 
termasuk ahlu kitab yang mengetahui cirri-ciri Nabi yang akan diutus. 

8. Perkataan Abu Sufyan Rodhiyallahu anhu kadang kami menang, 
mengisyaratkan pada waktu perang Uhud, dimana kalau dilihat dari segi 
jumlah korban baik yang meninggal maupun yang terluka, lebih banyak 
di pihak kaum Muslimin dibandingkan mereka, dan perkataannya ia yang 
menang, mengisyaratkan pada waktu perang Badar, yang dimenangkan 
secara mutlak oleh kaum muslimin. 

9. Misi dakwah para Rosul adalah sama sepanjang zaman, yaitu 
menegakkan tauhid yang merupakan hubungan kepada Allah dan 
menjaga hubungan dengan sesama manusia. Allah berfirman : 

jjj.i£jU) 4_ilc. i_oj£ )jjla 

( 36 ) 

"Dan sungguhnya kami Telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): 
"Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut ] itu", Maka di antara umat itu ada orang- 
orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang Telah 
pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana 
kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)" . (QS. An-Nahl : 36) 



)jj n~\)j a1}) Ij4jb) ji U jjj j Aa\ Ujju Sklj 

jli (jjajU) (jk )jjj AJU lol) AjIc- [” \W (ja J 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




-kijUji ! jSjSj Uj UUjikt ijjlll jlLj LuUu Aj IjijLU Ui ^Sjj ^J^ Ua Jji I jlbu J2 
!jtiS3 U j Akj Uaj U-La j^Ja Ua / U^lja]! !jj jSj Uj aAIj!j aSSJjJ jpj / SUla! j-a 
^jjjl! JU ! jJjaS Uj (151) ^U 4u ^llaj JjUL d) Ali! ^ ^! j-ali! 

d) Uuj4j ‘ a1<l U jalujJlj j) jjjdtj Jjidt ljfljij aldii ^Jjj ^ U) 

jjj^Jj 4u jkillaj )jfl ji 4lit J^Jajj )J jt£ j3j tjlabli )J)j t$*L j 

AJllluj ^ ^SLj JjjSjA JjluJI Ijxjjj Uj djxjjli 1 4jjlu ^ial |JA (152) 
jii tLuaij j (juu^i jl) UaUaj t-jU&l) ^jujj^ UjjI ^j (153) jj&U ^id*J Aj -»£Uua j 

(154) jj^aji f4^ ^lljj iS^ J f{j& 



151. Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu 
yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap 
kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu Karena takut 
kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu 
mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang 
tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang 
diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). 152. Dan janganlah kamu dekati 
harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia deioasa. dan 
sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada 
sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah 
kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang 
demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. 153. Dan bahwa (yang kami 
perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu 
mengikuti jalan-jalan (yang lain), Karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari 
jalannya. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. 154. Kemudian 
kami Telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa untuk menyempurnakan (nikmat 
kami) kepada orang yang berbuat kebaikan, dan untuk menjelaskan segala sesuatu dan 
sebagai petunjuk dan rahmat, agar mereka beriman (bahwa) mereka akan menemui Tuhan 
mereka. (QS. Al An'am : 151-154). 

10. Disunnahkan ketika menulis surat (risalah) yang pada zaman sekarang 
dengan tasilitas pesan singkat (SMS) atau surat elektronik (Email), 
dimulai dengan Basmalah. Hal ini telah dipraktekan oleh para ulama kita 
seperti Imam Bukhori sendiri yang munulis kitab shohihnya ini, diawali 
dengan Basmalah. 

11. Disunnahkan juga untuk memulai menulis nama pengirim yang ditujukan 
kepada penerima, sehingga ini semacam perkenalan bagi penerima 
(pembaca) risalahnya. Namun tidak mengapa menulis surat dengan 
nama si penerima terlebih dahulu. Imam Ibnu Bathol menulis dalam 
kitab syaroh Bukhorinya (bab 22) : "Sebagian ulama membolehkan (menutis 
risalah-pent) dengan memulai nama penerimanya. Imam Ma'mar berkata : 'Ayyub 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




terkadang mengawa/i nama penerima ketika menuiis surat'. Asyhab meriwayatkan, 
Imam Maiik ditanya tentang orang yang mengawaii suratnya dengan nama 
penerima yang iebih rendah atau tidak iebih utama (kedudukannya) dengan 
pengirim? Imam Maiik menjawab, tidak masaiah, bukankah engkau pernah meiihat 
orang yang memberikan tempat duduknya daiam suatu majeiis kepada seseorang 
yang baru datang untuk menghormatinya?". 

12. Perkataan Nabi sholallahu alaihi wa salam "kepada pembesar Romawi" 
adalah pengganti dari kata raja (penguasa) Romawi. Al Hafidz Ibnu Hajar 
dalam Al Fath menyebutkan alasannya sebagai berikut : 

I. Karena Hiraklius tidak berhak dengan kerajaannya menurut hukum 
Islam. Imam Nawawi menambahkan dalam Syaroh Shohih Muslim 
(6/226) : "disebabkan tidak iayaknya kerajaan bagi Hirakiius dan bagi yang 
iainnya, kecuaii dengan hukum Isiam. Tidak ada kerajaan bagi seseorang 
kecuaii orang yang berioyaiitas kepada Rosuiuiiah shoiaiiahu aiaihi wa saiam 
atau berioyaiitas kepada orang yang mendapat izin (rekomendasi) dari 
Rosuiuiiah shoiaiiahu aiaihi wa saiam dengan syarat-syarat tertentu". 

II. Untuk membedakan dengan nama-nama Hiraklius lainnya, yang ada 
di Romawi, sehingga Hiraklius yang dituju dalam surat Nabi 
sholallahu alaihi wa salam adalah yang memegang tampuk pimpinan 
Romawi. 

Namun alasan yang pertama kurang tepat karena dua alasan: 

A. Allah Subhana wa Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, gelar raja 
Mesir yaitu Fir'aun ketika mengutus Nabi Musa alaihi salam dan Nabi 
Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun, yang menurut penelitian 
sejarah bernama Ramses II, raja Mesir pada waktu itu. 



\jLA JtuaSi jA (33) jji&j y ‘-aU.ti iLUj ^4-1* 

U U JjUJ J liLUL jJlluOS- luOui Jk (34) (jjJ^iU ji UUi Jj (JLA Alojjii 

U2LL ^yujj-a -UfU. UL (35) (jjUlill Ui*UI ( ja j Uui UjLL UiUj (jjUaj Ui UUaluj 



^j ^jL Jlij (36) O^jdl UiLi J I%j U*auj Uj j jjIL jjyu Uj lU U Ijlli CjUjj 
J l2j (37) (jj-Ullall U 4jj jlLil S> <jj£j (j^j ?4 jC (ja j^lU (jaa 
4 JjUU (jUall Jc (jUU L jl jijti (j jjc Al\ (ja ^Sl uIlaIc- U ILUt l^ji L <jjc ji 
/«i 6jjU j jA jj^UuIj (38) (j-uiUUl (j* AjLU / jjIj / AJl Jl *l3ai J)U U j^ 

U j juii Jjjkj iujiS (39) U4J u U #1 iji&jjjJi ju yijoi 

(40) aJ^ll AjiU jU i_L£ 



33 . Musa berkata: "Ya Tuhanku Sesungguhnya aku, Telah membunuh seorang 
manusia dari golongan mereka, Maka Aku takut mereka akan membunuhku. 34. Dan 
saudaraku Harun dia lebih jasih lidahnya daripadaku, Maka utuslah dia bersamaku 
sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkata- an)ku; Sesungguhnya Aku 
khawatir mereka akan mendustakanku" . 35. Allah berjirman: "Kami akan 
membantumu dengan saudaramu, dan kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang 
besar, Maka mereka tidak dapat mencapaimu; (berangkatlah kamu berdua) dengan 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




membawa mukjizat kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamulah yang akan 
menang. 36. Maka tatkala Musa datang kepada mereka dengan (membawa) mukjizat- 
mukjizat kami yang nyata, mereka berkata: "Ini tidak lain hanyalah sihir yang dibuat- 
buat dan kami belum pernah mendengar (seruan yang seperti) Ini pada nenek moyang 
kami dahidu". 37. Musa menjawab: "Tuhanku lebih mengetahui orang yang (patut) 
membawa petunjuk dari sisi-Nya dan siapa yang akan mendapat kesudahan (yang 
baik) di negeri akhirat. Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang- 
orang yang zalim". 38. Dan Berkata Fir'aun: "Hai pembesar kaumku, Aku tidak 
mengetahui Tuhan bagimu selain Aku. Maka bakarlah Hai Haman untukku tanah liat, 
Kemudian buatkanlah untukku bangunan yang Tinggi supaya Aku dapat naik melihat 
Tuhan Musa, dan Sesungguhnya Aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang- 
orang pendusta". 39. Dan berlaku angkuhlah Fir'aun dan bala tentaranya di bumi 
(Mesir) tanpa alasan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akan 
dikembalikan kepada kami. 40. Maka kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, lalu 
kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka Lihatlah bagaimana akibat orang-orang 
yang zalim.(QS. Al Qoshash :33-40) 

B. Rosulullah sholallahu alaihi wa salam juga menuliskan nama gelar 
raja ketika mengirimkan surat-surat dakwahnya kepada penguasa 
daerah lainnya, misalnya surat Rosulullah kepada Kisra, yaitu ini 
adalah gelar bagi raja Persia, berikut bunyi suratnya 

ijli (j jj-iS (jl\ aJ I J j-ui j : * (jA ^j^ jJl jll aJ I 

O-Uil ^JI <&l j (jjlj <&l VI 4il V ji 4^-uij AJjajj jj Aiib <jjij (j4£Jl £jj) 
(jjija-aJ) ^j) djjj) jli ^Jjjjj ^Iuj) La. (jA j-lLJ AiU 

"Dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, dari 
Muhammad Rosulullah kepada Kisra pembesar Persia : "salam kesejahteraan 
bagi orang yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah, kepada Rosul- 
Nya dan bersaksi bahwa tidak ada Ilaah yang berhak disembah kecuali Allah 
serta bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah kepada manusia seluruhnya, 
sebagai pemberi peringatan kepada orang yang hidup, masuklah Islam niscaya 
engkau akan selamat, namun jika engkau enggan, engkau akan menanggung 
dosa orang-orang Majusi." (dinukil dari Fiqhush Siroh M. Ghozali dan 
dihasankan oleh Syaikh Al-Albani). 

13. Dalam hadits-hadits yang sudah masyhur, dilarang bagi kita mendahului 
salam kepada orang kafir, sebagaimana dalam sabda Nabi sholallahu 
alaihi wa salam berikut : 

AJLuJai ^l d 

" Jangnlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nashroni, jika kalian bertemu dengan 
salah seorang mereka di jalan, maka desaklah mereka hingga menyempitkan gerak mereka". 
(HR. Muslhn no. 5789) 



jjLlLli (jjjla JL ^jjjjJ )3li ^jlLJlj jjLuaj]) Vj Jj^-Jl ljf Jjj V 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




Namun dalam suratnya, Nabi sholallahu alaihi wa salam memulai 
mengucapkan salam kepada pemimpin-pemimpin kafir dalam surat-surat 
dakwah yang beliau kirimkan kepada mereka. Tentu secara dhohir ini 
bertentangan dengan hadits yang isinya berbunyi larangan untuk 
memulai salam kepada orang-orang Kafir, maka untuk menjawab 
kerancuan ini ada beberapa sisi : 

I. Ucapan salam ini mirip dengan yang Allah perintahkan kepada Nabi 
Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam untuk 
mengucapkannya kepada Fir'aun, Allah Subhana wa Ta'ala 
berfirman : 



qa 4jL ^ Uj JjjI jjjj) LxL Jjjjti iiLij U jjj j uj Ujis dLuli 

LjjS °&a y ULl ^jl ia Ll (47) j'^]| qa ^UlUlj iljj 

( 48 ) 



"Maka datanglah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dan Katakanlah: " Sesungguhnya 
kami berdua adalah utusan Tuhanmu, Maka lepaskanlah Bani Israil bersama kami dan 
janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami Telah datang kepadamu 
dengan membawa bukti (atas kerasulan kami) dari Tuhanmu. dan keselamatan itu 
dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk". 48. Sesungguhnya Telah 
diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu (ditimpakan) atas orang-orang yang 
mendustakan dan berpaling. (QS. Thaha : 47-48) 

Al Hafidz Ibnu Hajar dalam Al Fath (1/7) berkata : "Ulama tafsir 
mengatakan, hal ini (pengucapan saiam Nabi Musa aiaihi saiam kepada Fir'aun) 
bukan termasuk penghormatan, maksudnya adaiah akan mendapatkan 
keseiamatan dari adzab orang yang masuk Isiam. oieh karena itu (bunyi ayat 
berikutnya) bahwa adzab akan ditimpakan kepada orang yang mendustakan 
dan berrpaiing. Berdasarkan hai ini, sehingga bunyi surat Rosuiuiiah shoiaiiahu 
aiaihi wa saiam berikutnya adaiah 'jika engkau enggan (masuk isiam), engkau 
akan menanggung dosa rakyatmu'. " 

II. Penulis kitab 'aunul Maubud (11/176) berkata : "ini adalah isyarat bahwa 
tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada Non Muslim kecuali dengan jalan 
kiasan". [selesai nukilan] 

perkataan Al Hafidz Ibnu Hajar dan Imam Muhammad Syamsul Haq 
ini menjelaskan kepada kita bahwa salam yang diucapkan Nabi 
sholallahu alaihi wa salam kepada orang Kafir bukan salam sebagai 
penghormatan, akan tetapi didalamnya terkandung dakwah untuk 
memeluk agama Islam. Karena beliau mengatakan salam ini 
sebagaimana dulu Allah Subhana wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi 
Musa dan Nabi Harun alaihimaa salam kepada Fir'aun, adalah 
mengisyaratkan bahwa keselamatan hanya akan didapatkan bagi 
orang yang mengikuti petunjuk (Islam), artinya engkau wahai 
pemimpin orang-orang kafir jika engkau ingin mendapatkan 
keselamatan dunia dan akhirat, wajib bagi engkau mengikuti 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




petunjuk Allah Subhana wa Ta'ala yang kami (para Nabi) akan 
menuntun engkau dalam meraih petunjuk tersebut. 

14. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah 
Subhana wa Ta'ala, dalam firman-Nya : 

Lju ^ladl 1-4 4 ju j^a d) i-jUllil Ijjj) (jjjil t, all^l La j ^ULU) fdll s > (jjill jl 

(19) l-iLuoUi ^jj^u aIii jis aIii ujUL ji^j jj» j ^jjj 
" Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang- 
orang yang Telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, 
Karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat 
Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya" .(QS. Ali Imraan : 19) 

Tidak akan selamat dunia dan akhirat bagi orang-orang yang mencari 
agama selain agama Islam, Allah Subhana wa Ta'ala berfirman : 

(85) jjj^UUl j^ SjiLl jAj aIa JAj jSi iLj ^ULUl jjc ^jjj j^j 
"Barangsiapa mencari agama selain agama islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima 
(agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." (QS. Ali 
Imraan : 85) 

15. Salah satu kesalahan besar dan fatal yang dilakukan ahli kitab yang 
Allah Subhana wa Ta'ala memperingatkan kaum Mukminin untuk 
menghindarinya adalah ketaatan yang berlebihan kepada ulama-ulama 
agama yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. 

t^Jl I j4jxj! dl IjjjsI Uj ^Jj-a jj| ^juudlj All I jjj jj» LLjl ^SUjj jLkl IjJajI 

(31) jjSjdu Lc- 4jI Vuj jA dl 4J| U )4 a)j 

"Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain 
Allah dan (juga mereka mempertuhankan) Al masih putera Maryam, padahal mereka 
Hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) 
selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (QS. At Taubaah : 31) 

Imam Tirmidzi (no. 3020) dan selainnya meriwayatkan hadits (dengan 
sanad yang terdapat didatamnya rowi dhoif yang bernama Gutaif bin A'yan, namun 
hadits ini memiiiki dua syawahid (penguat) dari Hudzaifah dan Ibnu Abbas 
Rodhiyaiiohu anhuma yang dapat mengangkat derajatnya menjadi Hasan, 
sebagaimana dijeiaskan Syaikh Ai-Aibani didaiam Takhrij Dhiiaiui jannah (no. 337)) 
tentang penafsiran ayat ini dari Rosulullah sholallahu alaihi wa salam, 
bahwa bentuk menjadikan mempertuhankan tokoh-tokoh agama adalah 
mengikuti penghalalan dan pengharaman terhadap sesuatu yang syariat 
menyelisihihnya. Penyelisihan ini bersumber dari hawa nafsu tokoh- 
tokoh agama tersebut, kemudian diikuti dengan hawa nafsu pula oleh 
para pengikutnya. Sahabat'Adiy bin Hatim Rodhiyallahu anhu berkata : 

I ltt> (0j& j jlal L *_jS>3 j-4 t jj)La uh J ^Ljj 4j 1& 4lll (jjoll Ljjj) 

Ui 4lll jj3 jj» LLji jUL.1 IjjajI } Sf I jj SjjL fjL AjL^j jSjli 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 





9- 9 3^ 






"Aku mendatangi Nabi sholallahu alaihi wa salam, dileherku tergantung Salib dari emas. 
Nabi berkata : 'wahai Adiy buanglah berhala yang ada dilehermu!' lalu aku mendengar 
Beliau membaca ayat dari surat Baroah (At Taubah) {Mereka menjadikan orang-orang 
alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah}, Beliau bersabda : 'adapun 
mereka memang tidak mengibadahi tokoh-tokoh agama tersebut (secara fisik-pent), akan 
tetapi bentuk ibadahnya adalah jika tokoh-tokoh agama tersebut menghalalkan sesuatu 
(yang syariat mengharamkannya-pent.) maka pengikutnya pun ikut menghalalkannya dan 
jika tokoh-tokoh agama tersebut mengaramkan (yang syariatkan menghalalkannya-pent.) 
sesuatu, mereka pun ikut mengharamkannya." 

Dan yang salah satu yang menunjukkan bentuk penyembahan seperti 
tersebut diatas adalah terdapat pada akhir kisah Hiraklius ini, dimana 
mereka (orang-orang Nashroni Romawi) ridho dengan perkataan 
Hiraklius yang membenarkan kebatilan keyakinan mereka terhadap Nabi 
Muhammad, setelah sebelumnya Hiraklius mengajak mereka agar 
beriman kepada Nabi Muhammad sholallahu alaihi wa salam. 

16. Hiraklius adalah seorang dukun yang mengetahui ramalan-ramalan 

dengan ilmu perbintangan. berdasarkan ilmu sesatnya ini, ia mengetahui 
tentang kebenaran risalah nubuwah Nabi Muhammad sholallahu alaihi 
wa salam dan mencocokkannya dengan apa yang ia ketahui dari kitab 
Injil pegangan agamanya. Maksud Imam Bukhori menukil kisah Hiraklius 
tentang pembenaran Nubuwah Nabi sholallahu alaihi wa salam, tentu 
bukan sebagai pembenaran terhadap ilmu nujum dan perdukunan. 

Namun Imam Bukhori ingin menunjukkan, bahwa pengakuan nubuwah 
Nabi Muhammad berasal dari semua kalangan, baik orang Mukmin 
maupun dari kalangan Fajir, seperti jin, setan dan paranormal, 
sebagaimana dijelaskan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar. Oleh karena itu, Allah 
Subhana wa Ta'ala menegaskan bahwa sebenarnya Ahlul Kitab, Yahudi 
dan Nashroni mengetahui akan kemunculan Nabi Muhammad sholallahu 
alaihi wa salam, seperti mereka mengenal anaknya sendiri, Allah 
Subhana wa Ta'ala bertirman : 



j jjalKjl ^ IajjS U£ j2 jju uiUU) ^aUjj) jjl!l 

( 146 ) 



"Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang Telah kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) 
mengenal Midiammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. dan Sesungguhnya 
sebahagian diantara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka Mengetahui." 
(QS. Al Bacjoroh : 146) 

Berdasarkan hal ini, ketika Hiraklius yang menguasai ilmu perdukunan 
mendapatkan intormasi bahwa telah muncul Nabi baru, maka ia segera 
melakukan penyelidikan terhadap orang-orang Arab yang dalam hal ini 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




diwakili oleh Abu Sufyan, tentang seseorang dari kaum Arab yang 
mengaku sebagai nabi. Dan setelah ciri-ciri yang disebutkan dalam Al 
Kitab pegangan Hiraklius sesuai dengan orang Arab tersebut, Hiraklius 
pun membenarkannya, namun Hiraklius tidak menyangka bahwa 
munculnya Nabi tersebut berasal dari orang Arab, bukan dari kaumnya 
sendiri, inilah mungkin penatsiran dari firman Allah Subhana wa Ta'ala 
dalam ayat tersebut, bahwa mereka mengenal nabi yang akan muncul, 
seperti mereka mengenal anaknya sendiri, karena tentu orang tua akan 
mengenal sifat dan karakteristik anaknya dan seolah-olah nabi tersebut 
adalah kaumnya sendiri, walaupun pada kenyataannya Nabi tersebut 
berasal dari orang Arab. 

17. Kisah Hiraklius ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa harta, 
jabatan dan kekuasaan tidak bermanfaat sama sekali, kalau ternyata itu 
semua menghalangi pemiliknya untuk beriman kepada Allah dan Rasul- 
Nya. Bahkan kekayaan dan kekuasaan tersebut akan menjadi 
penyesalan pada hari akhir, yang menyebabkan ia terjerumus kedalam 
neraka jahannam -Na'udzu billahi min dzalik-. Allah Subhana wa Ta'ala 
berfirman, mengisahkan ucapan mereka pada hari pembalasan : 



(26) ^jjU-a L jji (25) ^j1j£ jU U ^U»4 j b- 9 

i (29) AnlkU (28) <J^^ Ua (27) Clul£ L 

Ajj (32) djiLuli lc-ljj £j*L“ 4-LAuj J* (31) ajLa ^ j a>1 | ^j (30) ajLfl 

(33) aIHj j U 



25. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, Maka dia 
berkata: "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini). 26. Dan 
Aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. 27. Wahai kiranya kematian Itulah yang 
menyelesaikan segala sesuatu. 28. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. 29. 
Telah hilang kekuasaanku daripadaku."30. (Allah berfirman): "Peganglah dia lalu 
belenggulah tangannya ke lehernya. 31. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka 
yang menyala-nyala. 32. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh 
puluh hasta. 33. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha 
besar.(QS. Al Haaqqoh : 25-33) 

Sebenarnya kalau Hiraklius mau berpikir dan merenungkan surat dari 
Rosulullah sholallahu alaihi wa salam, niscaya ia tidak perlu khwatir 
terhadap keselamatan dirinya, dikarenakan Nabi sholallahu alaihi wa 
salam bersabda : "Masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat", 
sekiranya didunia terbunuh karena keislamannya, niscaya itu adalah 
sebab terbesar ia mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Oleh 
karena itu, orang-orang Kafir menyesal dan mengakui kesalahan mereka, 
karena tidak mau berpikir dan meneliti kebenaran Islam ketika didunia, 
Allah Subhana wa Ta'ala berfirman : 



Disusun : Abu Said Neno Triyono 
Muharam - shafar 1433 H 



www.ikhwahmedia.wordpress.com 

Cetakan 1 




(9) jjj£ JULa dl ^jj! (j) (j* 4iit Jjj La Ullj Uj4^2 jjAj UflL jl9 tjlli 

a^:Ai iVv^ ^jjL tjsjjbti (io) j^iut uuu^i <^i ui u> jlu ji ^LuU ui ji tjitij 



8. Hampir-hampir (neraka) itu terpecah-pecah lantaran marah. setiap kali dilemparkan ke 
dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir), penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada 
mereka: "Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi 
peringatan?" 9. Mereka menjawab: "Benar ada", Sesungguhnya Telah datang kepada kami 
seorang pemberi peringatan, Maka kami mendustakan(nya) dan kami katakan: "Allah tidak 
menurunkan sesuatupun; kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar". 10. 
Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) 
niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala" . 11. 
Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang 
menyala-nyala. (QS. Al Mulk : 8-11) 




